JANGAN SEDIH JADI JOMBLO, NIH MAJALAH GRATIS BUAT LO! 


LONDON SCHOOL 


f Public Relati 
N ο νο LSPR ASEAN GLOBAL CAMPUS 


3, OUR 
(Successful ALUMNI 


Rainne Widjaja 
LSPR - Batch 111 


Head of Strategic Alliance 
PT. Nutrifood Indonesia 


d LSPR - Jakarta meraih .. " 
2 E Peringkat I Zn 
Wo EE Perguruan Tinggi Terbaik 

{ΠΠ} Kopertis Wilayah III, DKI Jakarta 


BACHELOR OF ARTS (HONOURS) DEGREE IN COMMUNICATION STUDIES 
UNDERGRADUATE PROGRAMME (S1) 


Concentration Options: 


- Public Relations - Performing Arts Communication 


- Marketing Communication - International Relations 

- Mass Communication 

- Digital Media Communication 
& Advertising 


- Tourism & Hospitality Communication 
- Entrepreneur Business Communication 
- Maritime Communication 


JOIN OUR ENTRY TEST TERM V | Saturday, 11" February 2017 


LSPR - Jakarta For Further Information 
Sudirman Park Complex Hotline :(021) 251 2277 
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35 0815 169 5998 


Jakarta Pusat, 10220. : Ølsprjakarta WWW. l spr.ed u 


Phone. : (021) 5794 2471 ext. 104 


: @joinlspr 
Fax :(021) 5794 3900 


:marketinglsprælspr.edu 


EDITORS LETTER 
T1 


Siapa bilang single itu 
status? Single adalah 
keadaan di mana seseorang 
cukup kuat untuk menjalani 
dan menikmati hidupnya 
sendiri tanpa tergantung 


orang lain. Tapi boong... :P 


Erick Tobing 


LO DOANG 
RELATION- 


CREDIT COVER 


Design by 
Riyan Maulana 


@ Provoke! magazine 


[v] fåprovokemagazine 


e fåprovokemagazine 


PROVOCATEUR. 


Provoke! Magazine 


Frederick Rheinhard (faericktobing) 
"Gojegin" 


Ratu Rima Novia R (faraturima) 
"Kode-kode biar dideketin." 
Christmastuti Destriyani ((akerisirek) 
"Diinget-inget" 

Madava Nanda (@madavafine) 
“Suruh yang jauh ngedeket ke gua! 
Sikap!” 

Debby Utomo ((@debbiutomo) 
“Hanya dengan doa yang jauh 
menjadi dekat." 

Audrey (@au.dreych) 

“Video Call doong..” 


Dandy Abdi Setiayasa (@Dandy18 ) 
"Disamperin" 


Bedoel Achmad (fåbedoel Achmad) 
"Sering maen ama bapaknya." 
Gamma Dwisetya (@Jondo 95) 
"Di-zoom-in. klik entrl +” 


Risang Pradipta (fapradiptarisang) 
"Diem aja, nanti juga dia yang 
mendekat.” 


Christian W.P. Siregar( fûwpsiregar ) 
“Dikurang-kuranginlah” 


Marissa Ayutami ( @Marissayu ) 
“Video call-an aja. #baladaldr” 

Ajie Satrio 

“Gabisa jauh-jauhan gimana dong?!" 


Sofyan Refliyandi ( Amegalauman) 
“Beli Teleskop” 


Setya Octa, SBY ( Asetyaoctaa ] 
“Watsapan" 


Alief Maher S ( Amaheralief ) 
“jauh dimata namun kau dekat 
ihati " 


Natasja Goldman | fanatasj ) 
"Beli magnet" 


Melvin Bonardo S 
(@melvinbonardos) 

"Naik kereta, ketemuan di GI 
#HAHAHA" 


Rian Renato 
"Kirim emoji yang manis." 


Ines Inanta 
‘Ngapain kek..” 


Lisa 
“DATENGIN” 


Renaldi Amir ( Abobbycb ) 
“Cari yang baru” 

Joko Suryono Nusantara 
(@JokoSNusantara) 
“Bersandar ke tembok" 


Tubagus Boris Herlambang 
(Aboriez got soul] 
"Dirangkul pundaknya 
sambil bilang I lop yu.” 


Johan 
Widjaja 


Rudy Voller 
“Manjain doi” 


Dewi Aprilia 
“Video call lah” 


Founder : 
Angely Nuh 
Eunice Nuh 
Gundo Susiarjo 


PT. Kreatif Cipta Indonesia : 


JAKARTA 


Jl. Panglima Polim X No.16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Tel: (021) 722 1717 / Fax (021) 72795518 
Info@kreatifciptaindonesia.com / www.provoke-online.com 


BANDUNG 


Jl. Hasanudin No. 28, Coblong - Bandung 40123, Jawa Barat 


SURABAYA 


Jl. Sono Kembang No.2 Surabaya 60272 Jawa Timur 
Tel: (031) 40281823 / +62 856 45044304 


UNDERGRADUATE PROGRAM 
Accounting | Branding | Business | Business Economics* | 
UNIVERSITAS Business Mathematics | Computer Systems Engineering | 


Energy Engineering | Event | Finance & Banking | 
P RAS ETIYA M U LYA Food Business Technology | International Business Law+ | 
Product Design Engineering+ | Enterprise Software Engineering | 


Hospitality Business | *In English +Open in 2018 


Cored | ad | uan 


S1 ENERGY 


ENGINEERING 


jji... kamu sumber 
energi (batu bara, 
minyak bumi, dan gas 
alam) kini sudah mulai 
menipis di seluruh dunia? 
Sumber energi ini akan 
mencapai puncaknya 
pada tahun 2020 dan 
setelah itu akan terus 
menurun. 


Source: Energy & Capital, Energy Watch Group (EWG), The Oil Drum 


Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar dan 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Berkaca pada kondisi dan peluang ini, 

Universitas Prasetiya Mulya membuka program studi S1 Energy Engineering, 

yang berfokus pada pengelolaan energi alternatif terbarukan yang dibutuhkan 
di masa depan. 


KEUNGGULAN PROGRAM STUDI 
S1 ENERGY ENGINEERING: 


rö | r : Banyak kegiatan project termasuk computer- 
πη based energy engineering simulation, 
Clean Energy Specialist eksperimen dan desain prototipe. 
Energy Engineer in Power Generation ê ο. : ; 
Company P Proses pembelajaran dan penelitian terintegrasi 
Energy Engineer in Industrial Company Jajaran pengajar yang ahli di bidangnya, seperti 


Prof. Dr. Kunio Yoshikawa sebagai Visiting 


Professor dari Tokyo Institute of Technology, 
Energy Auditor Japan 


Project Engineer 


Power Engineering Consultant P> Memiliki kerja sama dengan berbagai 


Researcher perusahaan (PT. Adaro Power, Sinarmas Land, 
Medco Group dan REC Solar, Singapore, dll) 


Alumnus MM Prasetiya Mulya Alumnus S1 Prasetiya Mulya 
Budi Basuki Wiwaswan Wisesa Pamudji 
Chief Operations Officer of n Managing Director 


Power and Mining PT Lembaga Energi 
Medco E&P Indonesia Indonesia (LEIN Power) 


Y Ø B @prasmul www.prasetiyamulya.ac.id @ (021) 304-50-500 Q 0815 1166 2005 


p ck F 
| QS D Ὁ 
ry [3 
x 


¬ EET 
2 es. 
“ΛΝ .; 


d = e 
4 ken 


qnia 


Pa 


b E P man 


rY JEN 


Å 


ANA 


Inbox menerima apa pun yang berhubungan dengan ide cemerlang dan kritik. Yuk mari kirim email 
ke provoke@kreatifciptaindonesia.com dengan subject Inbox. Mampir juga ke Facebook kami: 
Provoke! Magazine dan follow Twitter kami juga di @provokemagazine. 


Hai Crofttara, nama kamu susah banget ya 
diejanya, kayak nama pokemon. Oke deh, ntar 
P! bikinin halaman tentang tempat-tempat 
wisata yang kece di Indonesia. Tapi janji ya, harus 
didatengin semuanya. Oke dong. 


Assalamualaikum P! Mau usul dong, bikin edisi 
khusus tentang Universitas yang ada di Indonesia 
gituu. Terus cara dapetin SNMPTN juga info-info 
kuliah yaa. Fix inimah harus ada edisinyaa hehe. 
- Zaqira Salsabila 


Waalaikumsalam, Zaqira. Siap, nanti P! bikinin info- 
info kuliah yang nggak pernah dibahas sebelumnya 
ya, seperti cara masuk universitas ternama di 
Indonesia dengan angkutan umum berbiaya 
kurang dari ceban. Ada yang mau baca nggak tuh? 


Hai P!. Aku tau Provoke! sejak SMA karena 
SMA ku termasuk sekolah yang disalurkan 
majalah Provoke!. Nah, aku mau kasih saran 
ni. Bagaimana kalau Provoke! mempersilahkan 
pembaca setianya untuk menyalurkan bakat 
menulis seperti menulis cerpen, puisi, cerbung, 
essai atau bakat menggambar + menulis seperti 
membuat komik, cergam, dll. Pasti banyak kan 


pembaca setia Provoke! yang mau kirim 
tapi bingung mau kirim ke mana. Kan asyik 
juga kalau banyak cerita gitu biar hidup gak 
semakin flat. Jangan iklan mulu yg dibanyakin 
heheh. Terima kasih P! - Prima N. 


Looooh kata siapa P! nggak mempersilakan 
kamu-kamu buat nyalurin bakat nulis? Di 
websitenya Provoke!, www.provoke-online. 
com ada yang namanya Yournalism. Jadi, kamu 
bisa ngirimin segala macem bentuk karya tulis 
kamu untuk dimuat di sana. Yoklah langsung 
kirim ke provoke@kreatifciptaindonesia.com 
dengan subjek “Yournalism” ya. PS: kalo nggak 
ada iklan, ini majalah nggak bisa gratis dooonk, 
sayang. 


Alohaaa P! yang setiap bulan jadi rebutan 
warga masyarakat kaya rebutan pin BB cewe 
cakep #eak. Dari kelas 10 gw udah kumpulin 
P! dan ga kerasa sekarang udah banyak banget 
wkwk . Oh iya P!, gw punya ide nih, gimana 
kalo Provoke! itu kaya buka pop up store gitu 
yang jual merchandise Provoke!, fix gw psti 
bakal beli. Thx ya P!. Salam buat kak kerisirek 
wkwk - Arya Putra 

Aloha juga Arya yang hari gini masih aja 
ngerebutin pin BB cewe cakep. Makasih 
looohhh udah setia sama P!. Jangan diloakin 
ya majalahnya, nanti ajah 50 taun lagi biar 
harganya naik. #lah #gadengcanda. Btw kamu 
sama P! kayaknya sehati deh, P! emang lagi 
nyiapin merchandise-merchandise edisi terbaru 
yang ciamik buat kalian semuaahhh wahai anak 
muda. Tungguin yaaa, dan beneran loh nanti 
harus beli! Note: nggak mau salam-salamin ah, 
kalo nggak ke markas P! bawain kue. 


Selamat! Surat yang terpilih dapet hadiah kece dari Provoke! Magazine. 


6 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


UNIVERSITAS BUNDA MUHIA 


i] 


POTONGAN UANG PANGKAL (SPP) s.d. 
1 0 0 ο | 


DENGAN NILAI RATA-RATA RAPOR 
MINIMAL 7 DI KELAS 10 & Tl 
BERLAKU HANYA UNTUK D3 & S1 


Diploma (D3) Pascasarjana (S2) 


Perhotelan 

Dual Degree dari Akadem 
Pariwisata Bunda Muka 
jan TAFE South Australia) 


@ Alam 2 


PERKULIAHAN DIMULAI AGUSTUS 2017 


Dear Amg yang mujinya nanggung, loh ya tentu 
nggak salah dong. Kecuali kalo kamu ngejawab 
UN matematika pake kunci jawaban Bahasa 
Rusia. Emang temen-temen kamu pacaran tuh 
buat apasih? Buat nonton bioskop tiap malem 
minggu? Buat jadi relationship goals? Buat 
menyalurkan perasaan? Kamu tetep masih 
bisa menyalurkan perasan kamu ke soal-soal 
Fisika misalnya, atau ke kepanitiaan Karang 
Taruna, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang 
bisa bermanfaat buat kamu, nusa, dan bangsa. 
Nggak usah diburu-buru sayang, ntar juga si 
cinta akan tiba pada waktunya. 


Ya wajar donk, darling, daripada tiap liat 
senyumnya trus kamu kehipnotis. Bisa-bisa 
masuk tivi, bisa-bisa saldo ATM kamu tiba-tiba 
kekuras sampe abis. Lebih parah lagi kalo tiap 
liat senyumnya, eh kamu langsung berdarah- 
darah, gimana coba itu? 


Awwww... kembali kasih, anon. 
Mwah! #sekalisekalipostingtestimoni 
#maricurhatbersamatante 


di jalan 


Adududu Cantika Rapunzel dan anak-anak tante 
di luar sana yang manis serta cerdas, di 2017 ini 
marilah kita sama-sama mengurangi populasi 
anak muda yang galau gundah gulana hanya 
gara-gara para PHP ya. Selama kamu masih 
melihat alfa*mart dan indo*maret di jalan raya, 
selama itu pula masih banyak cowo-cowo baik 
di luar sana. Optimislah nak, optimisss! 


Loh nggak apa-apa donk, darliiing, masih suka 
doang kan, belom sampe sayang trus pengen 
menikah sekarang juga? Nggak sampe kamu 
stalking-in ke rumahnya kan? Lagian kalo 
guru PKL kamu gantengnya kayak Justin Bibir 
ya wajar ah. Bolehlah dikagumi aja mah, asal 
jangan berlebihan. Siapa tau malah bikin kamu 
semangat belajar dan nggak tidur-tiduran pas 
jam pelajaran. 


Ada hal yang pengen kamu tanya sama Tante Pinky? Email ke tantepinky@kreatifciptaindonesia.com atau lewat 


Ask.fm di @tanyatantepinky dan lo berpeluang dapetin hadiah super kece dari Provoke!. 


8 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


WITH LOCALS SUPPORTING ACT. 
KIMOKAL, DIOCREATURA, TROU 


FRIDAY, 17™ FEBRUARY 2017 


LIVE IN JAKARTA 


THE NEW ALBUM "HEADS UP" WWW.WARPAINTWARPAINT. COM 


IS OUT NOW! @ WARPAINT 
WARPAINT 
WIRE/TUP! 
FOR MORE INFO VISIT OUR INSTAGRAM MEDIA PARTS 
OWIRETUP. ID 


PROVO KEF 
INFOGWIREITUPID. COM THE ATTOLUTION OF IDEAS 


SHOUT 


OUT . 


Belum update kalo gabaca 


majalah P!. 


FORMAT: 
SO [spasi] Isi pesan Ç 
mention ke ο 
fåprovokemagazine 
dengan #SO 
D: Wibi 
U: My Sekul 


DU: Tolong Pak Bu celana, 
kaus kaki, model rambut nggak 
ngaruhin nilai pelajaran 


2 Ν saya. 
Apalagi banyak ide 


karya anak muda jaman sekarang 
hahaha #SO (Mohammad Fakhri H - 


@fahendraw, SMA PGII 1 Bandung) 

D: FluffyButt 

U: Dat Gurl 
De SG DU: Jangan sok janji 
U: Gretel kalo gabisa ditepatin. 
DU: Nggak akan gue follback Repot, tong! 
IG lo 


24 ο 


D: W 
U: Menk 


DU: Status kamu masih kosong, 
boleh dong aku isi daripada 
mubazir, hehe.. 


C 
A 


D 
U 
D 


break mulu. 


ຜ 


U: Jadinya kapan nih kita 
bisa lanjut lagi? Masa 


Kangen kali. 


J ta 


D: Aku Ramalan zodiac di majalah 
U: Pemred Birul9 Provoke! tuh bikin keringet 
DU: Semangat ya! Walau bakal dingin. HIDUP GEMINI! #SO @ 
banyak badai menimpa, gue provokemagazine (Arvel Rafly 
yakin lo pasti bisa kok! Jagratara - @arveljagratara, SMA 
Hihihi, kita pasti bisa. Pasundan 3 Bandung) 
ο 
D: Fans yang udah pensiun D: Anon 
U: nabilah jekate48 U: Api yang di agit 
DU: Kapan lagi kamu ngewaro DU: Mudah-mudahan kamu masih 
aku lagi? inget aku ya kayak lirik lagu 
yang biasanya stuck di pikiran 
kamu. 


D: Galang H.P 
U: Dia 
DU: Tolong topik pembahasan 


kita jangan tentang mantan elo 
mulu. Empet gue dengernya. 


D: Saya 
U: Kamu 


DU: Itu tolong temennya dijaga 
kelakuannya, suruh agak sopan 


Ds Sor 

U: Bu Darmi 

J JV 
belum bisa move on dari ibu :( Us Dia, aka “ell” 

DU: Bagiku, bahagia itu 
sederhana kok. Ngedengerin kamu 
nggak seperti kemaren lagi aja 
aku udah bahagia banget! Hal 
tersulit dalam berpacaran, di 
saat kamu mulai bosan, terus 
bertahan tapi menjenuhkan, mau 
selingkuh takut ketauan, takut 
menyesal jika melepaskan. Huff. 


| 7 t> 
ND 

- CRAG 

GOSSEN NN] 


SS 


(LDR) LO B@ANG RELATI@NSHIP 


LDR biasanya bikin galau karena jauh 
dari pasangan. Tapi LDR yang ini jusiru 
bikin lo deket dengan diri sendiri. 


sebuah tujuan hidup. Pokoknya harus punya 

orang yang bisa di-chat sepanjang waktu 
padahal isinya cuma ngingetin makan sama nanya 
lagi ngapain. Pokoknya harus ada pasangannya 
tiap foto di Instagram sambil pegangan tangan 
kayak orang mau nyeberang jalan. 


B: beberapa orang punya pacar adalah 


Padahal nggak selamanya punya pacar bikin 
lo berasa berada di taman penuh bunga dan 
bekson lagu yang bikin nari bahagia dengan 
angin sepoi-sepoi dan ada gelembung balon 
sabun 2.000-an punya anak bocah SD. Pasti 
ada momen dalam pacaran yang bikin lo 
ngerasa ada di neraka paling jahanam. 
Seperti cemburu membabi buta karena si 
pacar ngobrol sama cewek umur 5 tahun, 
pasangan kita nggak peka, chat dibalesnya 
lama, kangen mau ketemuan tapi si doi 
sibuk banget kayak pejabat negara, 
dsb dsb dsb. Semua-semua bisa bikin 
pacaran jadi galau tujuh turunan, 
tujuh tanjakan, terus tersesat di 
tengah hutan. *CRY! 


Jangan sedih dan jangan bimbang, 
kalo jenis LDR yang satu ini justru 
nggak bikin galau. Malah lo 
punya banyak kesempatan emas 
kilau kemilau  berbinar-binar 
tring tring gitu. Dengan menjalani 
hubungan model kayak gini lo bisa 
dapet banyak hal seperti: 


12 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


(LDR) LO B@ANG RELATI@NSHIP 


Ketika lo menjalani hubungan ini lo bakal bisa irit 
se-irit-iritnyaa! Nggak perlu mikir ngajak nge-date 
yang romantis bin fancy. Nggak perlu beli-beli 
barang-barang buat tanggal-tanggal tertentu yang 
pada akhirnya juga bakal dibalikin lagi setelah putus. 
Nggak perlu ngabisin bensin buat nganter pulang 
ke rumah doi yang jauhnya kebangetan. Dalam 
hubungan ini, duit lo cukup buat lo aja. Lo bisa 
makan enak murah di warteg langganan tanpa takut 
bikin gebetan lo ilfeel. Lo bisa ngabisin bensin buat 
jalan-jalan di bulan sendirian. Pokoknya semuanya 
buat lo sendiri! 


Punya pacar itu kadang jadi serba salah kayak kata 
Raisa. Lo sering bareng-bareng sama pacar tapi bakal 
dianggap berubah sama temen-temen tongkrongan. 
Atau kalo lo lebih sering ngabisin waktu sama 
temen tongkrongan lo pasti bakal dianggap berubah 
sama pacar lo. Hubungan yang satu ini nggak akan 
mempermasalahkan kalo lo berubah kayak apaan 
juga. Mau lo jadi Power Ranger ataupun jadi Dimas 
Kanjeng sekalipun bebas! Nggak ada orang yang 
protes. 


Paling enak emang ngasih-ngasih kode lewat media 
sosial ala-ala #nomention gitu. Dalam hubungan ini 
lo bisa ngelakuin itu tanpa perlu was-was. Mulai 
dari ngeluh soal hidup sampe mancing-mancing 
perhatian orang lain juga bebas. Nggak perlu update 
status yang baik-baik demi ngejaga perasaan atau 
terlihat baik di mata orang lain. 


Paling menyenangkan emang bisa maen sama siapa 
aja tanpa dicurigain terus kudu cari-cari alasan 
yang pas atau ngurusin pikiran orang terhadap 
pertemanan kita sama siapa aja. Itung-itung juga sih 
ngurangin dosa dari boong-boong kecil demi alasan 
biar nggak dicurigain. Yang terpenting adalah bebas 
dari rasa curiga. 


Hubungan model gini bikin lo pelan-pelan ngejauh dari 
ketergantungan menggunakan smartphone. Batre tinggal 
5% juga nggak usah khawatir takut dicariin kalo nggak ada 
kabar barang dua menit doang gitu. Nggak perlu lagi kepo- 
kepo demi menerka kode-kode yang ditulis doi di media 
sosialnya. Mayan juga coy irit kuota. 


Tiket promo emang selalu menggiurkan buat siapapun. 
Ketika lo menjalani hubungan model gini, lo nggak perlu 
pusing mikirin tiket promo buat dua orang. Udah gitu kudu 
repot nentuin waktu yang pas buat bareng-bareng. Atau lo 
nggak perlu nunggu tiket promo hanya demi menuntaskan 
rindu. Ketika ada tiket promo, cukup mentingin diri sendiri 
aja. Tanggal sesuai bisa lo, ke mana suka-suka lo, toh ya 
duit juga duit lo. 


Dalam hubungan ini lo nggak perlu repot-repot berurusan 
sama yang namanya galau. Lo nggak perlu capek-capek 
rindu kalo lagi nggak bisa ketemuan. Lo juga nggak perlu 
galau kalo dia selingkuh atau nggak. Dan yang lebih 
penting lo nggak usah galau udah bikin dia bahagia sama 
lo atau nggak. 


Hubungan ini bikin lo mementingkan diri lo sendiri. Mau 
makan apa ngikutin kemauan lo. Mau nonton film apa juga 
ngikutin kemauan lo apaan. Pake baju apa juga terserah 
nggak perlu harus couple-an. Nggak punya kuota buat 
chat juga bebas, nggak ada yang nyariin. Semuanya dalam 
hubungan ini demi lo, lo seorang! 


Keuntungan-keuntungan di atas bisa banget lo dapetin 

nih, guys! Lo cukup berada di hubungan yang namanya LDR. 
Eitsss ini LDR nya bukan hubungan jarak jauh yaa. Ini “Lo Doang Relationship” 
alias hubungan lo dengan diri sendiri, alias jomblo, alias single. 


Pada hubungan ini lo nggak perlu pusing mikirin orang lain karena isinya cuma 
lo doang. Lo cuma cukup mikirin perasaan lo sendiri, kemampuan diri sendiri 
dan kebahagiaan diri sendiri. Hubungan kayak gini penting, guys! Seperti katanya 
Diane Von Furstenberg, “The most important relationship in your life is the 
relationship you have with yourself. Because no matter what happens, you will 
always be with yourself, so you might as well enjoy the company”.(Christ) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 15 


NEVER alone, 
YOU CANNOT 
KNOW YOURSEIF 


ἢ 
D 
1 
1 
' 


ê 4 =< ù ç he — — 
f “BELUM | R | 
4 κ. 
΄ B 
E | dg Å 
΄ Ι Í ú - | 
| y 


Seorang pilot lebih sering naik pesawat 
ketimbang seorang masinis. 


n 
= 


Yang harus diingat kalo sebuah kegagalan 
adalah suatu ketidakberhasilan. 


Walaupun sering dipetik, hikmah bukanlah 
sebuah alat musik apalagi buah. 


Bapakku adalah is my father dan bapakmu is 
your father. 


Pria hidung belang adalah seorang pria yang 
hidungnya tidak belang sama sekali. 


Meski mampu beli baru, seorang tukang 
service hp sering banget benerin hp rusak. 


Jomblo bukanlah end of the world. Kalo nggak 
percaya, coba liat kamus bahasa Inggris. 


Ketika kamu rindu seseorang, itu adalah tanda 
kalo kamu lagi kangen. 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 17 


PME. x 


SPECIAL REPORT 


---- "uw 
r ` 


GALIH DAN RATNA 
YANG MESTI LO TAU 


F: bahwa nih film adalah film wajib 
nonton kayak film-film Marvel, lo mesti tau lima 
fakta soal film Galih dan Ratna yang mungkin lo 
nggak tau.(Candra Aditya) 


ilm Galih dan Ratna versi baru bakalan rilis 


H Galih dan Ratna adalah adaptasi baru dari 
novel klasik Eddy D. Iskandar yang berjudul 
Gita Cinta Dari SMA. 


Bokap sama nyokap lo pasti familiar sama tuh 
buku. Bukunya nggak cuma fenomenal tapi juga 
“pecah” Kisahnya mengharu biru. Adaptasi 
filmnya dirilis tahun 1979 dan ngehits parah. Nah, 
karena ini adaptasi baru, situasi dan kondisinya 
pun disesuaikan dengan generasi kita. Jadi, jangan 
khawatir kalo Galih dan Ratna nggak bakalan main 
Snapchat. Filmnya dijamin kekinian banget. 
H Produser Galih dan Ratna memutuskan 
untuk nyari bintang baru sebagai pemeran 
utamanya supaya lo nggak bosen. 


Bosen kan lo nonton film Indonesia isinya itu-itu 
aja? Nah, produser Galih dan Ratna dengan nekat 
bikin audisi gede-gedean untuk nyari siapa sih yang 
cocok untuk jadi pemeran utama Galih dan Ratna 
versi millenial ini. Denger-denger, ada banyak 
aktor hits yang ngerengek jadi Galih dan Ratna tapi 
pilihan produsernya jatuh kepada pendatang baru 
Refal Hady dan Sheryl Sheinafia. Mereka bisa jadi 
baru bergabung di dunia perfilman (Refal sempet 
jadi pilot di Bangkit dan Sheryl sempet ngerasain 
jadi ceweknya Raditya Dika dalam Koala Kumal yang 
keduanya dirilis tahun 2016), tapi akting mereka 
berdua dijamin bakalan bikin lo jatuh cinta. Fix! 


@ @ 


@filmgalihdanratna 


Foto: Dok.Galih&Ratna 


H Pemeran Galih dan Ratna jaman dulu, 

Rano Karno dan Yessi Gusman, bakalan 
nampang di film ini. 
Nah, mereka bakalan jadi apa? Silahkan liat sendiri 
nanti di bioskop. 


HAS lo generasi “90-an ke bawah, Galih 
dan Ratna bakalan lo pengen nongkrong 
di basement Blok M Square. 


Galih dan Ratna emang kekinian, tapi filmnya 
tetep punya jiwa klasik yang bakalan bikin lo 
melting. Di film ini, casette tape akan memegang 
peranan penting banget. Ini setara kayak puisinya 
Rangga di Ada Apa Dengan Cinta. Dijamin, abis 
nonton film ini, lo akan nyari kaset-kaset lama 
bokap/nyokap lo. 


#5 


Lucky Kuswandi, sutradara Galih dan Ratna yang 
juga bikin film-film hits lain seperti Selamat Pagi, 
Malam dan The Fox Exploits The Tiger's Might 
(yang masuk CANNES), bilang bahwa untuk bikin 
film remaja yang keren dan relatable, lo sebagai 
pembuat film harus menempatkan lo di sisi 
mereka. Lo harus paham gimana jadi anak muda 
dan gimana rasanya jatuh cinta. Banyak orang 
bikin film anak muda, tapi berapa banyak yang 
akhirnya berhasil jadi karya yang relatable dan 
bikin baper? Cuman bisa dihitung dengan jari. 
Makanya, bikin film remaja dengan niat itu krusial. 
Lucky Kuswandi bilang bahwa bikin Galih dan 
Ratna bikin dia kembali nostalgia dengan masa- 
masa muda dia dulu. 


Buat sutradaranya, Lucky Kuswandi, 
bikin film remaja itu itu harus serius. 


Duh AN 
Ty e (9 MANAGEMENT 


Inspiring Transformation 


J an t e 
5 ^) “yuautas NOMER SATU!" 


KOK COKLATNYA EXPIREO ?? 
KAMU BELI DIMANA SIH? 
KOK BISA BEGINL. 


JAAN. PASTI 
KARENA BERESIN 


CERITA 8 ILUSTRASI 
KIRA-KIRA TIRTA PERDANA JAYA 
BEGINI PENJELASAN 


SINGKATNYA 


Oroille, Larreche, dan Boyo (2005) 


MENURUT ORVILLE, LARRECHE, DAN BOYD (2005) APABILA 
PERUSAHAAN INGIN MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA DALAM 
PASAR, PERUSAHAAN HARUS MENGERTI DIMENSI YANG DIGUNAKAN OLEH KONSUMEN UNTUK 
MEMBEDAKAN PRODUK YANG DIJUAL PERUSAHAAN TERSEBUT DENGAN PRODUK PESAING, 


DIMENSI KUALITAS PRODUK MENCAKUP: 

PERFORMANCE (KINERJA), DURABILITY (DAYA TAHAN), CONFORMANCE TO 
SPECIFICATIONS (KESESUAIAN DENGAN SPESIFIKASI). FEATURES (FITUR), 
RELIABILTY (KETERANDALAN), AESTHETICS (ESTETIKA), DAN PERCEIVED QUALITY 
(KESAN KUALITAS). 


Ingin tahu lebih banyak tentang PPM School of Management? 
Hadiri TES SELEKSI DAN OPEN HOUSE : Minggu, 12 Februari 2017 di Gedung A PPM Manajemen 


INDOPENDENT 


yang saat ini lagi jadi omongan. Bertiga, Hardy 

Nyanknyank (vokal), Angga kusuma (gitar), dan 
Gebeg (drum), bereksplorasi dengan musik hardcore 
yang dicampur dengan gaya musik referensi masing- 
masing, menjadikan musik Taring berkarakter 
dan berbeda dengan band-band hardcore pada 
umumnya. Inilah yang mereka suguhkan dalam 
album kedua berjudul Orkestrasi Kontra Senyap 
yang dirilis oleh Grimloc Records. Keterlibatan 
Agung, gitaris dari Burgerkill, menjadikan proses 
pembuatan album ini jauh berbeda dengan album 
pertama, kayak gimana proses dan album kedua 
dari Taring ini? Simak obrolan P! di bawah ini.(Refly) 


Ta adalah band hardcore dari Bandung 


20 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Foto Dok TARING 


Halo Provoke!. Iya nih, dengan keluarnya album ke-2 
kami dalam rentan waktu yang cukup berdekatan, 
bisa dibilang kalau kami cukup produktif. Pasca 
keluarnya album perdana, Nazar Palagan, kami 
sudah menyiapkan materi-materi yang kami proses 
untuk album ke-2, dan setelah Orkestrasi Kontra 
Senyap rilis, kami pun sudah menyiapkan beberapa 
materi untuk diproses buat album ataupun EP 
berikutnya. 


Dalam proses pembuatan album itu kami harus 
mengesampingkan ego supaya terhindar dari hal 
yang bakalan bikin bad mood dalam sesi rekaman, 
sosok Agunglah yang cocok untuk membangun 
mood dalam sesi rekaman dan beliau punya taste 
musik yang ciamik bikin suasana dalam lagu jadi 
lebih hidup dan nampol. 


Sangat penting. Karena seorang produser adalah 
wadah untuk menampung ide-ide kreatif setiap 
personil dan dituangkan dalam sebuah proses 
kreatif yang nggak biasa, semuanya terpola tertata 
dan disiplin itulah point penting yang untuk sebuah 
band dalam proses penggarapan sebuah album. 


Dari materi lirik yang ditawarkan dari album ini 
lebih banyak ngebahas tentang apa? 


Masih satu tema dengan album sebelumnya, akan 
tetapi di album ini lebih bercerita perihal personal 
di mana vokalis kami lebih leluasa lagi untuk 
menuangkan proses kreatif dalam setiap peristiwa 
yang sudah dijajakinya. 


Situasi tersulit yang kalian alami ketika proses 
rekaman? 


Mengembalikan mood pada titik normal kembali 
karena kalo lagi kena badmood semuanya pasti 
akan buyar. 


Konsep musik yang ditawarkan dalam album kedua 
ini seperti apa? 


Album ini masih dengan agresi dan angkara meluluh- 
lantak Hardcore Punk era “90-an, mosh style dengan 
sentuhan Metal ala Indecision, Sworn Enemy, dan 
Throwdown. 


Elemen yang kalian gabungkan dalam album kedua 
ini? 


Gebeg menyempurnakan deru dan dentum drumnya 
dan Angga menghasilkan komposisi dengan elemen- 
elemen Soundgarden dan Alice In Chains. Untuk 
penulisan lirik, seluruhnya dibikin oleh Hardy. Dia 
menyusun narasi dengan plot emosi yang hadir pada 
pergulatan personal, salah satunya menulis bait-bait 
emosional tentang sang Ibu. 


Nah itu, bisa diceritakan cerita di balik lagu 
ersebut? Bagaimana kalian mengombinasikannya 
dengan karakter musik kalian?! 


Vokalis kami, Hardy emang sudah menyiapkan satu 
buah slot lagu untuk ibunya. Ibu adalah sosok yang 
patut diapresiasi ke dalam sebuah karya, ini salah 
satu bentuk rasa terimakasih atas segala jasanya, 
karena setiap anak punya cara yang berbeda untuk 
membalas apa yang telah ibu berikan terhadap 
anaknya. Selama proses rekaman itu sendiri, Hardy 
sering bolak balik dari studio ke rumah sakit di mana 
Ibunya sedang dirawat, lagu ini menjadi sebuah 
puncak emosional Hardy secara personal karena di 
tengah proses rekaman ibunda meninggal dunia. 


Innalillahi, turut berduka cita. Hardy yang 
bertanggungjawab di departemen lirik, apa yang) 
biasanya lo lakukan sebelum akhirnya lirik itu 
dilebur jadi bagian dari lagu? 


Kembali 


pelajari lirik yang udah dibuat, 
kombinasikan sama musik supaya lirik dan musik 
menyatu dibarengi sama emosi agar lebih dapet lagi 
penjiwaannya ketika menjadi sebuah lagu. 


Pemilihan diksi dalam sebuah lirik atau judul lagu 
dalam musik kalian seperti apa? 


Kami bikin pola dulu baik dalam segi musik maupun 
lirik supaya melebur bersama dalam sebuah lagu 
dengan tidak mengesampingkan konsep yang sudah 
kita rancang sebelum menuju ke proses kreatif kami. 


Orkestrasi Kontra Senyap, apa maksud dari judul 
album tersebut? 


Bahwasanya semua elemen-elemen kemarahan, 
kebencian dan segala bentuk kegundahan terhadap 
sekitar yang ada dalam diri kami lebur jadi kesatuan 
dalam sebuah karya. Ini adalah sebuah pembuktian. 


tatement kalian tentang fenomena scene musik 
lokal, khususnya pada genre musik hardcore 
sekarang ini, seperti apa?) 


Saat ini scene musik hardcore khususnya terus 
menjalar dan beregenerasi dengan style musik 
yang lebih variatif dan itu suatu energi positif yang 
kemudian membuat scene ini terus berkembang. 


Apa yang kalian rasakan ketika harus terpisah jauh 
dengan orang yang kalian cintai? Bagaimana cara 


Rasa rindu itu muncul di saat kita terpisah 
dengan orang yang kita cintai, salah satunya cara 
mengatasinya dengan melakukan hal hal yang positif 
dan mendoakannya, itu sudah pasti. 


Dalam sebuah hubungan jarak jauh (entah dengan 
pacar atau keluarga), hal yang perlu diperhatikan 
agar hubungan tetap terjaga baik?) 


Komunikasi, dan realisasikan kata saling. 


Resolusi kalian di tahun Ayam Api ini? 


Tetap bersinergi bersama dan terus berkarya. 


Pesan kalian untuk para pembaca Provoke! 


Lakukan apa yang kalian suka dan berani jadi yang 
kalian mau. 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 21 


FOR YOUR EARS 


DOPEST DOPE 


NUANSA SCI-FI DI 
MUSIK INDIE POP 


Mengelilingi luar angkasa 
dengan lirik lagu yang gloomy 
bersama unit indie pop asal 
Surabaya, Dopest Dope. 


Mahardhika (gitar & vokal), Sasmito Adi 

(bass & vokal), Oldy Pandu (drum), dan 
Rifki Hidayat (gitar) rupanya bukan pemain baru di 
perskenaan musik Kota Surabaya. Berdiri sejak tahun 
2012, Dopest Dope yang sempat berganti personil 
dan nggak kedengeran kabarnya selama bertahun- 
tahun ini berhasil mempertahankan eksistensinya di 
ranah musik dengan merilis Close to Death, debut 
album yang rilis November 2016 lalu. 


Ds: Dope, band yang digawangi oleh 


Pertama dengar, musik Dopest Dope mengingatkan 
sekilas akan Weezer. "Kami memang ter-influence 


@ @dopestdope_ o dopestdopelive 


THE CAT POLICE 


ROCKERS DARI 
KOTA INDUSTRI 


Kenalin nih, band rock 

asal Tangerang, yang 
mengkombinasikan musik rock 
era “60-an hingga '90-an 
bernama The Cat Police. 


2008 silam ini telah menghasilkan satu album 

penuh perdana berjudul Tropical Industries. Siapa 
sangka, di album perdana tersebut, Zaki Lazuardian 
(vokal, harmonika, tamborin), Jack Andie (gitar), 
Odong Page (bass), Dio D Wijaya (kibor), Gamma 
Gilang Akbar (gitar), dan Sonhaji Sapurtro (drum) 
mampu mengangkat kearifan lokal kota Tangerang ke 
dalam 12 lagu bernuansa rock eksperimental dengan 


T»: di kota industri, band yang dibentuk tahun 


Foto : Dok.Provoke! 


dari Weezer, namun kami beda. Lirik lagu kami 
banyak terinspirasi dari sci-fi, luar angkasa, hal-hal 
yang abstrak, sampai hal yang gloomy,” ujar Ricky. 
Dari inspirasi tersebut, Dopest Dope memiliki 
karakter band yang berbeda hingga label nasional 
sekaliber Demajors jatuh hati pada mereka. Kalau 
lo salah satu pecinta Weezeer dan musik indie pop, 
Balada Hampa Udara, Close to Death, The Luck 
Song, dan Wicked Trip adalah beberapa lagu dari 
Dopest Dope yang patut didengarkan terutama 
untuk akhir pekan. (Debby) 


pendekatan dekonstruktif. The Cat Police juga 
mengajak kolaborasi delapan ilustrator lokal untuk 
membuat art work pada booklet album tersebut. 


Untuk mengetahui lebih lanjut tentang The Cat 
Police, langsung aja follow Instagram (@catpolice), 
YouTube (the cat police).(Mada) 


° the cat police @ @catpolice 


22 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Foto : Dok.Provoke! 


Berdanska dan bergoyang 
bersama Shaggydog. 


mereka, salah satu pionir ska reggae asal kota 

Yogyakarta, Shaggydog, menggelar konser 
tunggal bertajuk “Putra Nusantara' pada Jumat 
(23/12) lalu di Gudang Sarinah Ecosystem, Pancoran. 
Ini merupakan konser tunggal pertama dalam 
perjalanan karir mereka, dan mereka mengajak 
banyak musisi untuk berkolaborasi di sini. 


D alam rangka merayakan rilisnya album terbaru 


Konser “Putra Nusantara” ini terbagi dalam dua 
sesi, di mana setiap sesi Shaggydog menyuguhkan 
8 hingga 9 lagu hits dan lagu-lagu yang ada di 
album terbaru mereka. Konser dibuka dengan 
penggalan lagu Sayidan yang dimainkan oleh brass 
section Putra Nusantara, dan dilanjutkan oleh 
lagu pembuka Suka Reggae, dilanjutkan dengan 
lagu Jalan-jalan, Tonight, Kere Hore, dan Damai 
Sejahtera. Di lagu Putra Nusantara, Shaggydog 
mengajak kolaborasi rapper legendaris Indonesia 
Iwa K dan Danar “Souljah' di lagu Pulau Impian. 


SPECIAL REPƏRT 


Foto: Bedoel 


Setelah itu, lagu Pion dimainkan sebagai pembuka 
sesi kedua. Di lagu ini, Shaggydog mengajak 
duet Presiden Jancukers, Sudjiwo Tedjo untuk 
memainkan alunan manis saxophone-nya. 
Nggak mau menurunkan adrenalin para doggies, 
Shaggydog kembali memainkan hits mereka 
seperti Kembali Berdansa, Rock Da Mic, Ditato, Di 
Sayidan, dan Bola Mania. 


Sebagai encore, Shaggydog memutar lagu Ambilkan 
Gelas yang bernuansa dangdut. Memang dasar 
Indonesia penikmat musik dangdut, denger 
lagu ini langsung semuanya joged bersama para 
personil serta kru yang bertugas malam itu. Lagu 
ini juga sebagai penutup pesta album ke-6 (enam) 
Shaggydog. Sukses terus deh untuk Shaggydog. 
(Mada) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 23 


REVIEW 


BOOK & RECORD. 


NORWEGIAN WOOD 


Oleh: Haruki Murakami 
Penerbit: Penguin Random House 


Tentang Toru Watanabe, seorang pelajar muda di Tokyo dan kisah cintanya 
dengan Naoko, seorang wanita yang mawas diri. Namun, kisah cinta mereka 
dibayang-bayangi kematian sahabat mereka, Kizuki, pada masa lalu. Toru 
beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai mahasiswa sementara 
Naoko tenggelam dalam depresi atas kematian Kizuki. Seiring dengan Naoko 
yang semakin menutup diri, Tori harus berhadapan dengan kesepian dan 
menemukan dirinya tertarik dengan gadis lain. 


Best Part: Apa yang kamu mau, belum tentu yang kamu butuh. (Kevin) 


TUESDAYS WITH MORRIE 


Oleh: Mitch Albom 
Penerbit: Anchor Books 


Morrie Schwartz adalah profesor perguruan tinggi favorit Mitch Albom. Suatu 
hari, Mitch mendapat kabar bahwa Albom didiagnosa mengidap ALS yang 
membuatnya tak dapat hidup lama. Tuesdays With Morrie bercerita tentang 
sang penulis, Mitch Albom, seorang reporter dengan kesibukan tinggi, dan hari- 
harinya dengan Morrie yang tengah sekarat. Di ujung masa hidupnya, Morrie 
membawa Mitch kembali ke “kelas” untuk pelajaran tentang hidup dan mati 
dalam pertemuan yang diadakan setiap hari Selasa. 


| tuesdays with 
MA orrie 


HÉ an cM mon, å young man, 


and les greatest lesson 


Mirch Albom | 


Best Part: Hari Selasa ke empat belas. Lo bakal sedih tapi juga bakal berasa 
dapet pencerahan. Sedih, tapi lega! (Kevin) 


Í stan 


Piston 


Titik Nol (Sepsis Records, Lawless 
Jakarta Records) 

Enak didengar ketika: 

Bosen sama rutinitas 
Aftertaste: 

Semangat jadi pengen kerja 
Best Track: 

Titik Nol, Adrenalin, A Challenge 
To Our Understanding 

For the fans of: 

Rajasinga, Seringai 

(Christ) 


24 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Joey The Gangster 

Barisan Kebencian (Eastern 
Wolves Music) 

Enak didengar ketika: 

Liat orang berantem di Facebook 
Aftertaste: 

Jangan mau dibohongin sama 
berita HOAX 

Best Track: 

Bomb dan Nuklir, Terbuang 
Terasingkan, Televisi 

For the fans of: 
Pennywise, Anti-Flag, 
Religion 

(Refly) 


Bad 


DeadSquad 

Tyranation (Demajors) 

Enak didengar ketika: 

Suasana hati lagi panas 
Aftertaste: 

Banyak istigfar sambil minum es 
Best Track: 

Labirin Epidemi, Tyranation, 
Demi Logam Mulia 

For the fans of: 

The Faceless, Necrophagist, 
Carnivored 

(Refly) 


- Gautama Buddha - 


gh 


E Ang a Peek 


Bertransformasi menjadi sebuah fashion brand 


Berawal dari sebuah band merchandise lokal di 
tahun 2011, brand yang awalnya bernama Equals 
ini akhirnya bermetamorforsis menjadi sebuah 
brand bernama Equals Storm dengan merilis produk- 
produk sendiri, seperti t-shirt, tas, slippers, hoodie, 
bracelet, beanie, topi, dll. Untuk ngebangun karakter 
dan konsep sebuah brand, mulai tahun 2016, produk 
Equals Storm mulai berfokus pada tas. Sehingga 
orang-orang mengenal brand ini adalah sebagai 
brand tas, tas yang dirancang dan didesain khusus 
buat kalian yang senang berolahraga. Tas yang 
dibuat dalam material kanvas cordura dilengkapi 
dengan partisi untuk membawa segala sesuatu 
untuk menunjang kalian dalam berolahraga seperti 
sepatu/sendal, botol air minum, menyimpan uang 
logam, hand phone, kabel-kabel charger-an/usb, 
dll. Untuk yang berdomisili di Bandung, kalian 
bisa dapatkan produk Equals Storm di Linoleum, 
Bandung. Atau kalau yang di luar kota bisa kontak 
mereka di Instagram: @equals storm atau order ke 
LINE: @fwz1877k. (Refly) 


PANTAINANAS 
Koleksi Terbaru Collection III: Crux Sacra, Non Dacro 


Debbie Tea, seorang fotografer dan ilustrator 
Indonesia yang kini menetap di Bali memulai 
sebuah bisnis bernama PANTAINANAS yang dirilis 
pada tahun 2014. Local brand yang satu ini terkenal 
dengan desain minimalis dan monokromatiknya. 
Pada koleksi ketiga berjudul "Crux Sacra, Non Dacro", 
Debbie Tea terinspirasi dari kehidupan spiritual 
seseorang yakni sebuah keyakinan dalam berdoa 
dan iman setiap manusia. Koleksi ini dirilis pada awal 
tahun 2017 dengan seri unisex. Batwing tees banyak 
didominasi sebagai style utama pada koleksi ini yang 
terinspirasi juga dari St. Benedict medal yang banyak 
digunakan di Katolik Roma untuk menangkal bahaya 
Spiritual dan fisik. Koleksi ini bisa lo cek di www. 
pantainanas.tictail.com (Debby) 


26 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


STAY FUN £ Q9 


WITH IZZI / / Å 
MOISTURIZING c | 


Rayakan momen special bareng orang 
terdekat di bulan penuh cinta dengan Izzi r 
Moisturizing Gel Cologne. 


Izzi Moisturizing Gel Cologne nggak hanya 
memberikan kesegaran sepanjang hari, 
namun sekaligus membuat kulit kita wangi, ` 
Girls! Ekstrak lidah buaya yang terkandung LM 
di dalamnya membantu kulit terasa lebih ` 


+ 
I 
I 
1 
1 
1 
jl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ik 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Marni Ngenalin Kolaborasi Terbaru dengan) i lembut dan lembab. 
PORTER ı Kamu bisa pilih wewangian dari bunga dan 
1 : ᾽ 
Terinspirasi dari warna pohon Zaitun , buah yang menyegarkan dan manis dari 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 


6 varian yang ada seperti 
varian Sweet Love, True Love, | | 


Dazzling Love, Love At First 
Sight, Electrify Me dan Secret 
Love. ¬2. 


Izzi Moisturizing POP s. 


Gel Cologne g 
akan membuat y 
harimu terasa 

lebih spesial Ë 
dan wanginya 

bikin lekat di 

hati. 


Get [1] Get LOVE 


Marni melanjutkan kerja sama panjangnya 
dengan perusahaan tas asal Jepang, PORTER. 
Kolaborasi ini merupakan kolaborasi kesembilan 
mereka yang terdiri dari delapan buah koleksi 
“SURF Collection”, dengan menawarkan 
berbagai macam gaya berbeda. Seperti tas 
Boston yang populer, tas ransel, tas jinjing dan 
aksesoris untuk laptop, serta dompet yang 
dikemas dalam palet warna yang terinspirasi 
dari pohon Zaitun dan menggabungkannya 
dengan garis-garis hitam dan kuning. Koleksi 
kolaborasi ini sudah dirilis tanggal 18 Januari 
2017 kemarin. Cocok banget buat kalian yang 
suka traveling. (Refly) 


PUMA Velvet Creeper Hadir di Indonesia 


Tampil mewah dengan Sneaker hasil desain 
Rihanna 


Pada akhir tahun lalu, PUMA kembali berkolaborasi 
dengan Rihanna dengan menghadirkan seri terbaru 
yakni PUMA Velvet Creeper. Dengan tampilan 
mewah, PUMA Velvet Creeper diciptakan dengan 
bahan velvet halus, sol satu warna khas The Creeper 
dan tali lilin bertanda emas metalik. Koleksi yang 
dikurasi di Itali ini tersedia dalam warna hitam, 
burgundy juga abu-abu untuk kesan elegan bagi 
pria dan wanita. Setiap pasangnya bisa dibalut tas 
berbahan serupa di dalam boks khas FENTY PUMA 
by Rihanna. Sneaker ini bisa didapatkan di PUMA 
Stores Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, 
Bali, Meda, dan Samarinda mulai 1 Februari 2017. 
(Debby) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 27 


RAMALAN 
BINTANG 


CAPRICORN. 


22 DESEMBER- 20 JANUARI 


(en Harap bersabar, ini ujian.. 


u Ciye.., yang udah sering jalan 
tapi belom ditembak. 


su Jangan kebanyakan junk 
food, nggak baik. 


TAURUS. 


21 APRIL - 21 MEI 
ii Jangan belanja mulu, nggak 
semuanya penting tuh. 


u Marahan mulu nih, capek. Lanjut 
atau nggak? 


πο Kurus, jarang dingetin makan 
nih. 


VIRGO. 


22 AGUSTUS - 22 SEPTEMBER 


nl Kartu sih banyak, isinya 
nggak ada. 


|. — Apasih salahnya orang yang 
terlalu baik? Hah? 


LES ELENA Salah bantal mulu nih, 
leher pegel. 


AQUARIUS. 


21 JANUARI - 19 FEBRUARI 


Keuangan Yuk nabung yuk. 
Meneer Udah deh jangan galau mulu. 


|». M. Pilek nanggung, mau 
bersin nggak jadi mulu. 


aee 


22 MEI - 21 JUNI 


TET ELF Aman, lagi banyak nih. 


ο... Buat orang kayak gitu, gue sih 
cuma bisa ngomong... 


(09 Nguap mulu, kurang 
oksigen. 


LIBRA. 


22 SEPTEMBER - 23 OKTOBER 


au Lagi butuh pemasukan lebih 
nih. 

|... Boro-boro mikirin cinta, 
shampoo aja beli sachet-an. 
«c Batuk pilek doang sih biasa. 


TK 


SEE 


PISCES. 


20 FEBRUARI - 20 MARET 


CEE Tenang, duit bukan 
segalanya. 


ser Seru kali ya kalo bikin nama 
panggilan gitu. 


“EE Gampang laper gampang 
kenyang, sehat nggak tuh? 


+ 


22 JUNI - 22 JULI 


ο... Sesekali beramal yuk, 
daripada duit abis nggak jelas. 
sow Jodoh biasanya ada di 
lingkungan terdekat. 


dani Daki di leher belakang 
mulai numpuk. 


SCORPIO. 


24 OKTOBER - 22 NOVEMBER 


69 Papa Mama yakin nih kasih 
uang jajan segini? 

©... Nggak perlu nunggu hari 
kasih sayang kan buat sayang- 
sayangan? 

oo Kuku kepanjangan juga 
nggak bagus tau. 


ARIES. 


21 MARET - 20 APRIL 


(Eye Buat makan sih cukup. 


o» Udah PDKT, eh taunya doi 
punya pacar. 


cose Banyakin makan buah ya. 


LEO. 


23 JULI - 22 AGUSTUS 

(oc Duit baru tapi jajan 
tetap sama. 

c Bosen deh, cari yang lain 
aja kali ya? 

ο. Jangan keseringan 
nangis, capek. 


SAGITARIUS. 


23 NOVEMBER - 21 DESEMBER 


Ισ ΕΤΕ Santai, lagi berasa 
sultan nih. 
1. Lagi adem, aman deh 
pokoknya. 


IGG ETEN Lagi sering sakit perut 
nih. 


LDR (LO B@ANG RELATI@NSHIP) 


HOW TO BE 


"The thing about being single is. you should Î 9 
cherish it. Because. in a week. or a lifetime. 7 
of being alone. you may only get one moment. One 

moment. when you stand on your own." Ἂ 
IK 


Be Single' yang dibintangi Dakota Johnson 

dan Rebel Wilson, mungkin lo nggak asing 
sama quote di atas. Gila yah, zaman sekarang 
buat jadi single aja harus diajarin, bahkan sampe 
dibikin filmnya. Padahal pas lahir aja kita kan udah 
sendirian, nggak ada tuh ceritanya pas masih di 
dalem perut lo nge-LINE pacar, “Yank, aku brojol 
duluan yah. Tujuh hari lagi kita ketemu di klinik 
imunisasi. Miss youu, mwah.” 


B: yang udah pernah nonton film “How To 


Buang jauh-jauh pikiran kalo orang-orang single 
selalu dianggap ngenes. Bahkan ya, sebelum kita 
mau punya hubungan sama orang lain, kita harus 
bisa survive dulu kali jadi jomblo. Eh, single. Kalo 
ber-relationship sama diri sendiri aja belum 
bisa, gimana sama orang lain coba? Kalo katanya 
Justin Bibir sih, “oh baby you should go and love 
yourself”. Jadi mari, sehari ini, kita menjadi single 
yang berprinsip, bukan cuma karena nasib. 


30 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


05.00 - SELAMAT 
PAGI DUNIA! 


Walaupun kita single dan nggak ada yang 
ngebangunin tiap pagi, kita harus buktiin 
bahwasanya kita mandiri! Lagian ya, daripada 
di chat “selamat pagi” sama pacar, lebih ampuh 
dibangunin alarm pake ringtone om telolet om 
kali. Jangan lupa, abis bangun, kirimlah sms 
mesra kepada diri sendiri, biar kita nggak kurang 
perhatian. Kalo udah, segera lari ke kamar mandi 
dan cuci muka, nyatok rambut, pake make up, 
abis itu selfie dan upload ke instagram dengan 
hestek: #IWokeUpLikeThis #Blessed. 


06.00 - DARIPADA 
HEINGETAN, MENDING 


KERINGETAN 


Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa (serta 
hati) yang kuat. Jangan lupa tiap pagi sempetin 
buat olahraga, biar badan kita tetep fit. Nggak perlu 
yang terlalu berat kayak push up 100 kali pake jari 
kelingking sambil angkat barbel, atau tanding bola 
dua babak lawan MU pake PES 16. Yang biasa-biasa 
aja, senam ibu jari misalnya. 


09.00 IKUTAN 
KURSUS RH! 


Ceritanya ini lagi weekend. Daripada cuma 
guling-guling nggak jelas di kasur sambil ngabisin 
kuota, mendingan ngelakuin sesuatu yang lebih 
berfaedah. Wah, ikutan kursus boleh juga nih! Seru 
kali ya kursus ngejahit, kursus bahasa asing, kursus 
desain, kursus nge-rap, kursus masak, dooh banyak 
banget. 


ΓΙ MARI MAKAN, 
SAU...... UR LODEH PAKE 


TEMPE BACEM 


Matahari udah sejengkal dari kepala nih, jangan 
lupa makan siang! Nggak apa-apa nggak punya 
pacar, kita bisa makan siang orang-orang yang 
nggak biasa. Bisa om-om tetangga sebelah, tukang 
sayur depan komplek, satpam, atau pak ustadz di 
masjid, Belum pernah nyoba kan? Cobain deh! 


15.00 - BOSEN NIH, 
NONTON ENAK KALI UR 


Nonton bioskop sendirian? Kenapa nggaaak? 
Justru kita terbebas dari harus ngejelasin seluruh 
jalan cerita si film ke pacar gara-gara dia agak- 
sedikit-tersendat-dalam-menangkap (baca: loading 
lambat), harus nonton film kesukaannya dia, harus 
pegel tangan karena sepanjang film dia gelendotan, 
dll, dll, dll. Kita bisa bebas milih kursi di paling atas, 
paling bawah, pojok, sampe di tengah-tengah 
orang pacaran. 


17.00 nyar ANGIN 
DULS SABI JUGA 


Nggak kerasa udah sore, ngapain ya enaknya? 
Daripada pacaran di jembatan flyover, mending 
bengong-bengong santai di taman. Nikmatin angin, 
ngeliatin orang-orang, foto-foto, godain pasangan- 
pasangan yang lagi mojok, asyedap. 


19.00 ROMANTIC onner 


Puas seneng-seneng seharian, waktunya makan 
malam. Tenang, nggak punya pasangan nggak 
berarti kita nggak bisa ngerasain dinner romantis. 
Tinggal beli lilin di warung, matiin lampu rumah, 
makan deh bareng mamah papah. Lumayan, tung 
itung sekalian earth hour. 


22.00 - SELAMAT MALAM 
BINTANG-BINTANG HANYA 
HRULRH YANG KUSAYANG— 


Nggak perlu tuh kuping panas nelfon pacar trus 
terjebak dramah, “kamu dulu aja yang tutup 
telfonnya”, “ah kamu ajaaa””, “kamuuu~”, 
“kamuuuu!”, gitu aja sampe baling-baling bambu 
berhasil diciptain. Kalo udah ngantuk, kita tinggal 
menatap langit-langit kamar, senyum-senyum 
sendirian, trus udah deh tidur. Bhaaayy! 


\ / 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 31 


1 


//TATYANA AKMAN 


DARA MUDA 
BERTALENTA 


Rela dijemur sebelum syuting, 
Tatyana Akman mengaku tetap 
lebih enjoy akting. 


Halo, gimana kabarnya? Sekarang lagi ngerjain 
apa nih? 

Halo, baik banget. Aku baru terbebas dari ujian 
nih. Jadi sekarang agak santai. tapi aku juga udah di 
semester akhir, jadinya tetep musti jaga-jaga. Tapi 
masih tetep promo film dan soundtrack Kisah Tiga 
Dara. Btw, Provoke! udah nonton filmnya kan? 


Weits, udah dong. Certain dong kok bisa jadi 
aktris, dulunya kan kamu modeling ya? 


lya, awalnya emang aku dari modeling dulu, tapi 
kok kayaknya hasratku bukan di situ ya. Akhirnya 
aku coba buat ikut casting film Ada Apa Dengan 
Cinta 2 dan aku berhasil mendapatkan peran di 
sana. Ya, walaupun masih jadi cameo tapi aku 
bersyukur banget. Dan akhirnya aku ketagihan 
sama seni peran. Aku ikut casting deh untuk film 
Kisah Tiga Dara, Alhamdulillah jadi salah satu 
pemeran utama. 


Terus setelah ngejalaninnya enakan jadi model 
apa jadi aktris? 

Honestly, aku seneng banget sama profesiku 
sebagai aktris. Aku bukan bilang modeling itu nggak 
enak. Karena dari jalan itulah aku bisa seperti 
sekarang. Tapi, lewat berakting aku lebih bisa 
mengekspresikan diri aku. 


Kamu kan meranin Bebe dam film Kisah Tiga 
Dara, kasih tau dong gimana cara kamu dalemin 
karakternya Bebe? 


Seru banget. Aku main sama aktris-aktris kawakan. 
Dan aku mau melakukan yang terbaik untuk peran 
aku sebagai Bebe. Dan cerita Kisah Tiga Dara yang 
aku peranin nggak sama Iho sama filmnya Tiga 
Dara yang dulu. Untuk mendalami karakter Bebe 
aku harus rela dijemur kira-kira 2 jam sebelum 
syuting. Haha. Itu karena kulit aku harus sama 
sama pemeran kakak-kakanya Bebe. Shanty dan 
Tara Basro. 


Siapa influence kamu dalam ber-akting? 


Siapa ya? Aku berusaha buat jadi diri aku sendiri. 
Karena aku baru banget di dunia akting, aku 
mencoba ngegali potensi diri aku. Aku belajar 
banyak dari orang-orang di sekeliling aku. Banyak 
juga nonton film. Jadi nggak ada aktris yang spesifik 
yang pengen aku tiru. Yang penting terus berkarya 
d aja. 

Kalo punya angan-angan, kamu mau main film 
bareng siapa? 


Haha. Sebenernya aku pengen banget main film 
bareng sama pacar aku (ternyata Tat udah nggak 
jomblo lagi, guys). Aku pengen kita berperan 


EH 
uk! 
Miss ikal Tatyana Akman. Sambil santai 
makan Nasi Padang, pemeran Bebe dalam film 
Kisah Tiga Dara ini dengan sukarela bagi-bagi cerita 
sama P! gimana caranya dia buat survive dari masa- 
masa ke-jomblo-annya. Yuklaa..(Audrey) 


Kenal lebih deket sama aktris cantik 


Foto : Madava 


sebagai pasangan yang di luar karakter asli kita. 
Seru kali ya. Hehe. 


Sebelum kamu pacaran, kamu pernah jomblo 
berapa lama? 


Setahun atau dua tahun ya. Aku lupa. Hehe. Soalnya 
aku nggak mikirin pas aku lagi jomblo. Nggak pernah 
aku pusingin pas jadi jomblo. Ngalir aja. 

Being single menurut kamu tuh gimana sih? 


Being single tuh, aku bisa menikmati kesendirianku. 
Bukan dengan galau-galauan ya, tapi aku isi dengan 
kegiatan positif. Meskipun waktu itu aku nggak 
punya pacar aku tetep bahagia kok. Aku isi waktu 
aku buat sahabat dan keluarga. Jadi buat aku nggak 
ada salahnya jadi single. 


Cerita dong, ada nggak masa tergalau kamu 
selama menjomblo? 


Nggak pernah sih. Aku malah lebih fokus ngejar 
karir dan impian aku tanpa ada permasalahan cinta. 
Aku ikut kegiatan yang bermanfaat dan positif. Dan 
nggak melulu mikirin kalo nggak punya pacar tuh 
akhir dari segalanya. 


Tips buat temen-temen yang jomblo? 


Buat temen-temen yang jomblo, jangan takut nggak 
bahagia. Being single juga bisa bikin kita happy kok. 
Tinggal gimana kita membawa diri kita aja. Fokus 
sama apa yang lagi kamu capai. Banyakin keluar 
rumah buat nemuin hal-hal baru. Explore sesuatu 
lebih dalam, lebih deket lagi sama keluarga, sahabat 
terutama lebih deket sama diri sendiri. Mumpung 
jomblo, mulai lakuin healty habits kayak olahraga 
atau beauty treatment. Dan satu lagi, jangan lupa 
bersyukur. 


RAPID QUESTIONS 


Modeling atau Acting? Acting 


Shanti atau Tara Basro? Akkkh..pertanyaan ini 
sering banget aku milih Oma aja. 


Gorengan atau cakwe pinggir jalan? Gorenganlah.. 
da best! 


Jadi single atau jomblo? Single-lah..lebih kesannya 
happy.. 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 33 


— 5 


COMMON GROUND 


BANGKITKAN LAGU 
ANAK INDONESIA 


LAGU ANAK-ANAK 


ANTI GALAU 


elakangan ini kita jarang banget denger 
Bs anak-anak. Yang ada malah anak- 

anak kecil sekarang dengerinnya lagu-lagu 
dewasa yang liriknya kebanyakan cinta-cintaan 
dan penuh kegalauan. Padahal, sebagai anak kecil, 
mereka seharusnya ceria, semangat, dan jauh- 
jauh dari yang namanya galau. Nah, gara-gara 
hal ini, kakak-kakak mahasiswa dari STIKOM The 
London School of Public Relations Jakarta sepakat 
buat menjalankan gerakan Bangkitkan Lagu Anak 
Indonesia. Adalah Natalia, Jeannifer, Katherina, 
Verren, dan Vionie yang memulai kampanye ini 
sejak 4 Oktober 2016 kemarin. 


"Awalnya, kami diberi tugas kuliah untuk membuat 
sebuah kampanye bertemakan I love Indonesia, 
lalu kami menemukan beberapa ide sebelum 
membentuk komunitas yakni mengampanyekan 
lagu anak ini, tetapi tidak disetujui oleh dosen 
kami," ujar Natalia. Nggak patah semangat, lima 


34 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Sebuah gerakan yang bertujuan 
membangkitkan kembali lagu-lagu 
anak Indonesia yang ceria, penuh 
semangat, dan anti galau. 


sekawan ini sepakat untuk tetap menjalankan 
komunitas dan berkampanye tentang lagu anak 
Indonesia. "Kami beri nama Bangkitkan Lagu 
Anak Indonesia, ide ini muncul saat kami teringat 
dengan lagu-lagu orang dewasa atau remaja yang 
tidak semestinya dinyanyikan oleh anak kecil," 
imbuh Natalia. 


Harapan mereka adalah agar anak-anak zaman 
sekarang bisa merasakan apa yang mereka rasakan 
ketika masih kecil, nggak ada tuh yang namanya 
galau atau pengen pacaran, Intinya senang-senang 
bermain sama teman. 


^Kami ingin supaya kampanye yang kami lakukan 
ini bisa tetap menjayakan lagu anak yang sudah 
hampir hilang beberapa tahun terakhir. Sehingga 
kami sebagai mahasiswi yang merasa lagu anak 
telah hilang memiliki tanggung jawab untuk 
membangkitkan kembali lagu anak Indonesia,” 
kata Vionie. Selain itu, komunitas ini juga 


A 


Í 

mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya 
kemunculan lagu anak-anak bagi pendengar umur 
tersebut. "Kesadaran ini kami kampanyekan dan 
sebarkan melalui Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube dengan mem-posting foto maupun video 
mengenai lagu anak-anak. Selain itu, kita juga 
sering melalukan beberapa kunjungan ke sekolah 


seperti di beberapa TK. Kami mengajak untuk 
bernyanyi anak-anak bersama,” imbuh Vionie. 


4 


Nah, nggak cuma lima sekawan ini aja kok yang 
sebenarnya bertanggung jawab untuk melestarikan 
lagu anak, kita semua juga! Semua orang bisa 
mengikuti program ini dan nggak ada batasan umur, 
apalagi orang tua diharapkan bisa terlibat dalam 
program ini sebagai bentuk bahwa mereka peduli 
kepada anak-anak mereka dengan melestarikan 
lagu anak-anak. 


Kalau lo semua pengen ikut kampanye dari 
komunitas ini, caranya gampang kok. Cukup berfoto 
dengan logo Bangkitkan Lagu Anak Indonesia lalu 


€ 


COMMON GROUND 


Foto : Dok. Provoke! 


upload di media sosial kalian dan langsung aja tag di 
media sosial milik Bangkitkan Lagu Anak Indonesia. 
Tunggu sampai di-repost dan selesai! Lo udah 
menjadi salah satu partisipan yang mendukung 
kampanye ini dengan cara mengingatkan kembali 
masyarakat untuk melestarikan lagu anak-anak. 
Selain itu, lo bisa jadi volunteer dari berbagai 
macam program yang diadakan oleh Bangkitkan 
Lagu Anak Indonesia dan bakalan dapet e-sertifikat 
karena udah jadi bagian dari program mereka. Seru 
banget yes! 


Yuhu, tunggu apa lagi, buat lo yang pengen 
melestarikan lagu anak-anak semacam Balonku 
Ada Lima, Pelangi, Naik Kereta Api, Oh Amelia, dan 
berbagai macam lagu anak lainnya langsung aja 
mampir ke Bangkitkan Lagu Anak Indonesia. Buat 
kepoin kegiatan rutin mereka lo bisa cek instagram 
@laguanakid atau Channel YouTube Lagu Anak ID. 
Hidup lagu anak Indonesia! (Debby) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 35 


LOOKING E e 


LOOKING FRESH 


SNEAKERS FOR LYFE! 


neakers emang nggak ada matinya. Nyaman 
Çi dan cocok dipake untuk berbagai 

acara adalah dua alasan utama kenapa 
orang-orang suka dengan sneakers. Nggak heran 
kalo akhirnya sneakers jadi fashion item yang 
wajib dipunyain semua orang, terutama yang 
suka tampil dengan dandanan santai tapi tetep 
stylish. 


Salah satu contoh sepatu sneakers yang paling 
cocok dipake dalam kegiatan adalah basic 
sneakers. Tipe sepatu ini cocok banget buat lo 
yang suka dengan tampilan yang santai. Biasanya, 
basic sneakers tersedia dengan bentuk dan 
model yang simple dengan warna-warna dasar 
yang bikin sepatu ini cocok dipake dengan hampir 
semua jenis baju. Adidas Superstar, Converse slip 
on, Vans old skool adalah beberapa contoh basic 
sneakers yang bisa lo pilih untuk jenis sneakers 
ini. Untuk basic sneakers, celana jeans udah jadi 
pasangan yang paling “aman”. Lo bisa paduin 
jenis sepatu ini dengan kaos, sweaters, kemeja, 
polo shirt,dan lain lain. Bahkan basic sneakers 
juga bisa paduin lo dengan kemeja dan blazer 
untuk tampilan yang lebih preppy. 


Sneakers 


— Selain basic sneakers, sneakers lain yang bisa 
lo jadiin pilihan adalah sports sneakers. Sesuai 
namanya, sneakers ini bisa ngasih sentuhan 
sporty dengan model yang dinamis dan varian 
warna yang lebih beragam. Jenis sepatu ini 
tersedia dengan berbagai pilihan, kalo lo suka 
dengan sports sneakers dengan classic vibe, 
lo bisa pilih sports sneakers klasik kayak Nike 
Dunk, Reebok Pump atau Jordan. Sedangkan 
kalo lo lebih suka sports sneakers dengan nuansa 
modern, Adidas NMD, Nike Flyknit atau Nike Air 
Presto. Sports sneakers bisa lo pake dengan khaki 
chino atau celana jogger. Jenis sepatu ini paling 
cocok kalo pake dengan kaos atau crop top kalo 
buat para cewek. Lo juga bisa kombinasiin dengan 
outerwear casual kayak hoodie atau bomber 
jacket. 

Alas kaki bisa jadi identitas diri yang bisa jadi 
first impression orang-orang ketika ketemu sama 
lo, bukan alat pamer loh ya! Yang pasti, kalo lo 
bisa pinter-pinter kombinasiin sneakers yang lo 
punya dengan baju yang lo punya, lo bisa tampil 
keren tanpa harus ikut-ikutan tren. Nggak cheesy 
walaupun nggak pake Yeezy.(Kevin) 


Foto: Nyomot di Pinterest e 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 37 


OUR...... 
REPRO 


Ki 
| 
SMAN 1 Surabaya ! 

@fananiadis 
“Nggak deh makasih. 
Iman gue belum kuat 


— 


untuk menahan rasa 
rindu padamu, bang, 
hehehe” 


SMAN 1 Surabaya 
@haryo_bimantoro 
“gausah makasih, 
bingung kenalan sama 


Agus Anugrah Abadi Soedarjono : Ferine Denada M.P 
SMAN 13 Surabaya : SMAN 13 surabaya 


@agusanugrah : @ferinedenada 
“Gapapa. yang penting punya pacar” “Gapapa sih asal minimal ketemu 3x seminggu haha” 


Wardrobe by: 


pots + Setya octavian AYY ARTPACK 


(IG: @artpack.co) 


"Lo MAU PUNYA PACAR LDR NGGAK? SEBUTKAN ALASANNYA!” 


| Sulthan | 
Muhammad Aufar 


SMA Negeri 2 Surabaya 
@s.aufar 

“Gue mau, asal setia 
dan berkompromi” 


Sinta Dina Nabilla 


SMAN 2 Surabaya 
@sintadinabilla 
“No, nggak kuat ridu 
nanti :(” 


Arga Rizky Cahya : 


SMA Hang Tuah 4 : SMA Hang Tuah 4 
@argaantiterror : @lorenzaanggraini 
“Nggak, karna pacaran jarak jauh itu rasanya > “Nggak, karena Idr bikin kangen, hehe” 


gimana gitu gaada asik-asiknya” 


2016-2017 


Ὁ V 


= 


18.114. 


RSCH. 


Wardrobe : Ouval Research 


“ Α ρ as i h y an g 1 ο 1 8 κ u i n k e t i k a Make up & Stylist : Marissa Ayutami & Audrey Chaerunnisa 
1 ο b ers t a t us j om b 1 ο ? " Photographer by : Audrey Chaerunnisa 


` 


"x ka TS e 
P. AS S = 


n ve > 
Re MT 
Q pe n 


FERDY EKA 
NURGRAHA 


SMKN 9 BANDUNG 
@FERDYEKAA 


RASANYA BOROS 
KUOTA BUAT 
KONTEKAN, BOROS 
UANG BUAT SAMA 
YANG KEDUA 

EM ή 


CAROLINA RENÉE 
MUNAF 


SMAN 11 BANDUNG 
@CAROLINAMUNAF 


LDR ITU RASANYA 
KAYAK PACARAN 
SAMA SETAN, ADA 
TAPI GAKELIATAN 
ALIAS KASAT 
MATA GITU 
WKWKWK: ” ) 


2 ο 1.6 = 2 0 1 7 


DIMAS BISMA N 
SMAN 24 BANDUNG 
@DIMASBISMAN 


RASANYA SIH 
MANIS PEDAS YA, 
DEKET DI HATI 
TAPI JAUH DI 
PANDANG- 


“GIMANA Rasanya LDR?” 


LEONA AQUILERA 
SMAN 3 CIMAHI 
@AQUILERAA 


RASANYA ENAK 
NGGAK ENAK BCS 
JARANG KETEMU, 
TAPI BAGUS SIH 
JADI NGGAK 
GAMPANG BOSEN 
wawa. 


RENDY PRATAMA 
SMKN 1 BANDUNG 
@ R PRATAMAID 


RASANYA SEPERTI 
PACARAN SAMA 
ORANG YANG 
NGGAK ADA, 
SEMACAM PACAR 
VIRTUAL GITU 
DEH:( 


RISYA AFRILIAN 
SMAN 10 BANDUNG 
@RISYAAFRILIAN 


RASANYA LDR 
ITU MENANTANG, 
KARNA HARUS 
KUAT NAHAN 
KANGEN, HEHE.. 


FATHURRAHMAN 
NURFUAD 


SMAN 15 BANDUNG 
@FTRFUAD 


LDR ITU RASANYA 
GAENAK TERUS 
RASANYA NGGAK 
AMAN KARENA 
KITA GATAU YANG 
DI SANA NGAPAIN 
AJA, HAHA.. 


SALMA SALSABILA 
SMAN 1 LEMBANG 
@SALSABILASALMA 


LDR ITU RASANYA 
SEPERTI UDARA, 
TIDAK BISA 
DILIHAT TAPI 
BISA DIRASAKAN. 


ADITYA RIZALDI 


SMA PLUS AL 
GHIFARI 


e 
ADITYARIZALDII 


YA LDR ADA 
ENAKNYA ADA 
KAGANYA TAPI 
BAGI SAYA LDR 
ADALAH HUBUNGAN 
TINGKAT TINGGI 


Photograph: 


FIRLI AGNETA 


SMK PASUNDAN 
1 BDG 


@ FIRLIAAES 


RASANYA KEK 
PACARAN SM HP 
GITU, GABISA 
SELFIE BARENG 
BUAT DI MASUKIN 
IG HIHI:) 


Gajiesatrio 


4 
QUICKY 


01 


KASIH 
SAYANG, 
KASIH DOVE 
CHOCOLATE 


Hadiah apa yang cocok buat ngungkapin rasa sayang? Jawabannya 
pasti nggak jauh-jauh dari cokelat. So, sehubungan dengan itu, PT Mars 
Symbioscience Indonesia lewat salah satu brand-nya, DOVE Chocolate 
membuat kampanye dengan tagline "Kasih sayang, kasih Dove". 
Kampanye ini dibikin jelang bulan kasih sayang Februari nanti, sekaligus 
ngajak semua orang untuk lebih terbiasa mengekspresikan kasih sayang. 
Dove Chocolate juga meluncurkan kemasan khusus, yaitu kemasan kaleng 
berbentuk hati (heart tin) yang lucu banget. Saat ini, Dove Chocolate bisa 
lo beli di mana aja, apalagi minimarket-minimarket terdekat yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Ada dua rasa yang bisa lo pilih, Dark Chocolate untuk 
yang nggak terlalu suka manis, serta Milk Chocolate. 


Oh ya, jangan lupa juga ikutan kegiatan digital 3 Days Challenge di akun 
instagram @dovechocolateid. Lo diajak untuk mengekspresikan kasih 
sayangnya ke orang tua, saudara dan sahabat selama tiga hari berturut- 
turut yang akan memperebutkan hadiah menarik dari DOVE Chocolate. 
Selamat berkasih sayang!(Rima) 


02 


SUPER MUSIC 
ID ROCKIN 
BATTLE 


Buat kalian yang berusia 18-30 tahun dan mempunyai band rock, 
ikuti nih kompetisi band rock terbesar di Indonesia tahun ini bertajuk 
'SuperMusic ID Rockin Battle” yang diadakan oleh salah satu portal 
berita dan komunitas musik, Supermusic ID. Kompetisi ini berhadiah 
memperebutkan kesempatan merasakan rekaman di studio legendaris, 
Studios 301, Sydney — Australia, yang telah melahirkan rekaman album 
band-band seperti Metallica, Silverchair, Muse, Coldplay, dll. Selain 
itu, pemenang akan tergabung dalam manajemen artis Megapro 
Communications serta masuk dalam kompilasi musik yang diproduseri 
oleh Stephan Santoso (Musikimia). Info lebih lengkap, kunjungi www. 
rockinbattle.supermusic.id (Madava) 


Foto : Audrey 


44 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


QUICKY 


BEING SINGLE IS DEFINITELY BETTER 
THAN BEING WITH THE WRONG PERSON 


- HASSAN CHOUCHARI - 


Berdiri di atas tanah seluas 500m2, The Parlor 
jadi pilihan terbaru untuk muda-mudi yang 
ingin hang out, belanja, maupun bikin aktivitas 
kreatif. The Parlor yang berarti “Ruang Tamu” 
dalam bahasa Perancis ini baru saja melakukan 
grand opening pada tanggal 15 Desember 2016. 
Di sini pengunjung bisa menikmati atmosfir 
kota Bandung yang sejuk, nyaman, dan ramah. 
Memiliki ruang semi-outdoor yang luas, 
pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil 
menikmati city view kota Bandung di beberapa 
spot atau kursi yang sudah disediakan. Tampat 
ini didesain dengan dekorasi yang unik dan 
menarik, bertemakan warna kayu atau coklat, 
diperkuat interior yang berbau retro dicampur 
unsur modern. Langsung kunjungi The Parlor di 
JI. Ranca Kendal Luhur no.9, Bandung. (Refly) 


Tiga band asal Indonesia tersebut sudah 
dipastikan akan ikut meramaikan perhelatan 
akbar festival musik tahunan South by 
Southwest atau biasa disingkat SXSW yang 
diadakan pada tanggal 10-19 Maret 2017, di 
kota Austin, Texas, Amerika Serikat. Dilansir 
dari sxsw.com, lightcraft dan The Trees and 
the Wild dijadwalkan bakal tampil dalam 
agenda Rock Showcase, sementara KimoKal 
bakal tampil di Electronic Showcase. Semoga 
perjalanan mereka selama di sana berjalan 
dengan lancar dan bisa nama baik musik 
Indonesia. (Refly) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 45 


WII 


SCHCDL 
L'GHTS 


^uid (Awards 


Ê en Two Theater) 
SMAN 22 Jakarta 


Desember lalu, SMAN 22 Jakarta 
berhasil mengadakan acara 
WATER 1.0, yang merupakan 
singkatan dari Awards Twenty 
Two Theater. Hmm, dari namanya 
udah ketauanlah ya ini acara 
apa. WATER 1.0 adalah Awards 
Teater yang dibuat dalam bentuk 
implementasi pembelajaran 
dan pengembangan ide kreatif 
para seniman muda khususnya 
di bidang drama. Yang terlibat 
dalam acara ini selain murid 
SMAN 22 Jakarta juga dibuka 
untuk umum Iho. Setiap tim 
harus melewati proses seleksi, 
dan yang terbaik akan tampil 
saat acara WATER1.0. Ratusan 
tiket terjual habis dan rasa lelah 
semua panitia pun terbayar oleh 
kesenangan para penonton yang 
datang. Nggak cuma pementasan 
drama aja, di acara ini juga 
memperlihatkan beberapa bakat 
dari murid SMAN 22 Jakarta yang 
keren - keren pastinya. Gimana, 
menarik bukan? Semoga ini 
merupakan awal dari langkah 
SMAN 22 Jakarta untuk menjadi 
SMAN yang lebih baik lagi ke 
depannya. (Citra Alifa - SMAN 
22 Jakarta) 


46 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


i di 15 yang emang menjadi icon banget. 


Punya cerita, gosip, acara sekolah atau tempat makan eksis 


di sekolah? Kirim ke highskul@kreatifciptaindonesia.com 
dengan foto yang bagus! Dengan subject: HH. 
biodata lengkapnya, 


Jangan lupa 
karena ada hadiah menarik. 


: Tutup Tahun 2016 Dengan 


i SMAN 13 Surabaya 


Explosion 2K16 adalah pensi penutup tahun 2016 yang diadakan 


: oleh SMAN 3 Surabaya. Diadakan pada 15 Desember 2016 lalu, 


pensi kali ini dimeriahkan oleh acara sholawat badriah yang 


i dibawakan oleh Banjari SKI SMAN 3 Surabaya. Ada juga perform 
: dari ekskul band, marching band, dan cheerleader besutan SMAN 
: 3 Surabaya. Para penonton pensi sekaligus panitia mengenakan 
i dresscode pensi yakni fashionable red. Yang paling ditunggu-tunggu 
i dari pensi ini adalah penampilan guest star explosion 2k16 yaitu 


Embun Pagi. Walaupun hujan mengguyur acara dengan cukup 


i deras, closing guest star yang dibawakan oleh DJ Daniel Siwabessy 
: tetap berjalan meriah dan membuat penonton pensi joget ajojing 


bersama. Well, sampai jumpa di pensi SMAN 3 Surabaya berikutnya 
ya! (Arya Farhan - SMAN 3 Surabaya) 


1 Ketapang Tongkrongan hitz SMAN 15 
i SMAN 15 Bandung 


KETAPANG, aneh nggak sih? Iya, jadi itu adalah salah satu taman 
Jadi, kenapa taman 
yang terletak di tengah-tengah SMAN 15 Bandung ini dinamakan 
ketapang? Karena di sana terletak pohon ketapang itu sendiri. Besar 
dan rindang, enak banget buat nongkrong. Kalau kalian mampir ke 
SMAN 15 pastinya harus ke tempat ini, selain tempatnya emang 
cozy dan sejuk banget. Taman ketapang ada wifi-nya juga loh! 
(Fathur — SMAN 15) 


akbarry 


SLT WI DEL 10. 
Wd 6 AA 
πολιτεία OS OR 


ABSTARCT EI SUKSES 


TERLAKSANA!! 
SMAN 36 Jakarta 


Masih nggak bisa lupain keseruan dari abstract 
36, pensi SMAN 36 yang terlaksana dengan sukses 
banget. Diadain di SMAN 36 , keseruannya nggak 
usah ditanya lagi. Mulai dari joget bareng band 
Killing Me Inside, Shake After Hold, Highmoon 
dan masih banyak lagi. Walaupun sempat gerimis 
mengundang di acara ini, tapi tetep aja rame kok. 
Dan sebagai penutup Abstract 36, yang paling 
di tunggu para cewek-cewek nggak lain adalah 
penampilan dari DJ NABIL! Pecaah bangeeet!! 
Seneng banget bisa jadi bagian SMAN 36 Jakarta! 
SEE YOU AT ABSTRACT 2"”, GENGS! (Ikhsan Kamil — 
SMAN 36 Jakarta) 


Berbagi Kebahagiaan di 
Massal 


Khi 


SMAN 1 Surabaya 


Salah satu ekskul dari SMA NEGERI 1 Surabaya 
(SKI) mengadakan sebuah acara khitan massal 
atau yang sering disebut dengan sunat massal. 
Tema yang diangkat kali ini adalah “semangat 
persaudaraan dan peduli sesama”. Di luar 
sana masih banyak orang yang merasa biaya 
khitan mahal mengakibatkan mereka tidak bisa 
mengkhitankan anaknya. Maka dari SMAN 1 
Surabaya mengadakan acara khitan massal pada 
Desember 2016 lalu dengan kuota sebanyak 50 
peserta. Tak disangka, peserta khitan massal 
yang mendaftar melebih kuota hingga 65 orang. 
Senang sekali rupanya dapat turut membantu 
beberapa masyarakat yang rupanya masih 
membutuhkan. Semoga ke depannya SMAN 
1 Surabaya dapat menyelenggarakan kegiatan 
sosial semacam seperti ini. (Fanani Adis - SMAN 
1 Surabaya) 


JAJAN DI SEKOLAH BERASA DI PASAR 


Biasanya pada minggu keempat tiap bulannya, kantin SMA Santa 
Theresia menjual berbagai macam makanan yang berbeda dari hari 
biasanya, yaitu menjual semua makanan hasil bumi. Jadi jangan 
heran kalo di hari tersebut kita bisa menemukan banyak jajanan pasar 


seperti ketan hitam, getuk, dll. Yang pasti tidak ada makanan yang 
berasal dari daging. Gimana? Jajan di sekolah berasa jajan di pasar, 
asik kan? Yuk mampir ke SMA Santa Theresia. (Clarissa Karin - SMA 
Santa Theresia) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 47 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


HAP 


Jadi jomblo 


jalan ke ma 
ama s 


ce 


PY 


NGGAK SIH 
LO JADI 
JOMBLO?? 


ata-kata “ 
tanpa pacar” itu 
sebenernya cuma Tuhan 


dan lo yang tau kebenarannya. 


jomblo bahagia 


itu nyenengin 


buat sebagian orang. Bisa 


a aja, kapan 
iapa aja tanpa 


S 
PA harus laporan atau ada 
g 


buruan. Lo 
celana ketat 


glossy loreng-loreng 


akan kek kebo 


) juga nggak bakal ada yang 


cerewetin. 
; saat kesendi 
/ saat kondanga 


tapi nggak ada y 
situ lo mulai s 


perlu seseorang b 


ebawa suasana. 
ecil-kecilan yan 
adar “Single Hap 
10 emang nggak bi 


ngiri aja kalo te 


4 


nggak bisa sendirian terus, lo 


eeitss, tonggo doloo.. jangan 


api kadang di 
ian datang, 
n nggak bawa 


pasangan, saat lo main Tinder 


ang match, di 
adar kalo 10 


at nemenin 10. 


P! bikin kuis 
g bisa ngukur 
py” lo. Apakah 
sa banget kalo 


nggak pacaran, atau lo sebenernya 
setrong kok sendirian, cuma rada 


en lagi manja- 


manjaan sama pacarnya. 


9 Satnite sendirian d 
“Liat temen pacaran? 


Nonton film The Notebook 


Masa sih?? 
; te ; Masih nyimpen cendilian pas Valentine's day 
B : Masih stalking η 


ed mantan? 
socn . pacaran 


Gue doang relationship? Kuat kok gue. Cuma.. FIX GUE NGGAK BISA 
YA SHANTAIII.. *nangisdipojokan JOMBLO YATUHAAAAN.. 


mm lo jomblo itu bahagia. 
: Yaiyalah. Nggak ada yang bikin 
:lo sampe harus terpuruk, 
: nyanyi-nyanyi galao kalo 
: karokean. Single nggak jadi pacaranya. Shantaaii.. Nggak 
: masalah, nggak punya gebetan : :usah pikirin pertanyaan orang : 
:juga nggak masalah. Status : :yang nadanya serius padahal : 
: emang jomblo tapi perasaan : ingecengin. “Padahal kan lo : 
i lo udah bahagia tanpa harus nggak jelek-jelek amat, kok 
: punya pacar. Perekonomian masih aja nggak punya pacar 
: juga nggak terganggu karena sih?” atau “Lo terlalu milih 
: lo nggak perlu mikirin nge-date : :ah. Apa masih kangen sama : 
: sana sini, traktir ini itu. Iduplo : : mantan? Cari lain dong, masih : 
: nggak cuma mikirin kapan gue : :banyak ikan di laut”. Hmm : 
: punya pacara yawlaa, tapi lo : oke. Pertama, lo nggak bakal : 
: mikirin yang lebih penting pacaran sama ikan (udah gila). 
: dari itu, lo mikirin masa depan Kedua, pacar bakal dateng 
: lo. Kalo lo udah sukses, tajir sendiri kalo udah waktunya 
: melintir juga siapa yang nggak #JOMBLOBAHAGIA2017 

: mau. Yekaan.. 


Lo nggak bisa terima Kenyataan. : 
kalo lo nggak bisa berlindung ke : 
siapa-siapa waktu nonton film : 
horror di bioskop. Ummm.., : 
gini deh, idup lo nggak bakal : 
: serasa di neraka kalo lo nggak : 
: punya pacar kok. Anggep : 
i aja ini ujian, nak. Anggep aja : 
orang yang pacaran di depan : 
mata lo adalah debu-debu : 
beterbangan. Lo nggak perlu : 
: nangis bombai meratapi nasib. : 
: Mungkin emang waktunya : 
: lo harus sendiri dulu. Lo bisa : 
: perbaikin diri lo, banyakin : 
waktu buat keluarga, sahabat, : 
ngejar pendidikan, karir. : 
Percaya aja kalo jomblo itu : 
: nggak selamanya ngenes kok. 


:Yaelaah, braaa.. jadi jomblo 
:kok lembek. Masih suka ngiri 
kalo ngeliat temen nge-date, 
atau ngerayain aniv sama 


Tiap orang emang punya pandangan beda-beda kalo ngartiin status jomblo. Tapi inget, semua balik lagi 
ke kitanya kok, ada yang ngartiin kalo jomblo karena jelek jadi nggak laku. Tapi ada juga yang ngartiin kalo 
emang lagi pengen jomblo aja. Nggak bakal mati juga kan kalo jomblo? Nggak bakal miskin juga kan kalo 
jomblo? "emosi. Lo bisa kenal diri lo sendiri saat lagi lo doang relationship. Lo tau apa yang lo mau. Lo 


bisa mengedepankan diri sendiri ketimbang lo harus maksain pacaran tapi dari hasil nikung (NAH!). Nggak 
perlu lo bete pas dicengin jomblo. Emangnya pacaran udah pasti bahagia? Punya pacar tapi nggak bahagia? 
Mendingan jomblo aja! (Audrey) 


A K A RT A 


J 


SUR A BA Υ A 


GCL 34 


SMAN 34 JAKARTA 


BIKIN HEPI DENGAN 
STAND UP COMEDY 


SMAN 15 SURABAYA 


SMAN 15 Sby 


50 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Gerakan Cinta Lingkungan alias GCL merupakan 
organisasi siswa siswi di SMAN 34 Jakarta yang 
bergerak di bidang lingkungan. Karena SMAN 34 
Jakarta merupakan sekolah adiwiyata, maka dari 
itu keberadaan organisasi ini penting banget, 
gengsss, yaitu untuk mendorong seluruh murid 
agar berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di 
sekitar sekolah. Kalau teman-teman main ke SMAN 
34, dijamin bakal ngerasa adem deh! Karena banyak 
tanaman rindang yang dirawat oleh tim GCL 34. Itu 
baru sebagian kecil, manfaat jadi anggota GCL ini 
banyak banget, sisbro! Selain jadi lebih aware sama 
isu-isu lingkungan, berpartisipasi jadi GCL juga dapat 
menyabet penghargaan, seperti kemarin yang baru 
aja menjadi Juara 2 se-Nasional dari Toyota Eco 
Youth. Bangga deh jadi anak GCL! (Farisa Azhara - 
SMAN 34 Jakarta) 


Kalau lagi suntuk sih bawaannya pengen dengerin 
jokes yang bikin ketawa kan ya? Nah lebih 
bagus lagi kalo jokes yang jadi hobi itu dijadiin 
ekstrakulikuler bermanfaat. Yak! Apalagi namanya 
kalau bukan Stand Up Comedy? Di SMA Negeri 
15 Surabaya, Stand Up Comedy adalah salah 
satu ekstrakulikulernya. Komedi tunggal biasanya 
dilakukan oleh satu orang (ada juga yang berbentuk 
grup), membawakan materi yang original atau 
dibuat sendiri (ada juga yang membawakan lawakan 
umum), dan biasanya dilakukan di kafe-kafe. Orang 
yang melakukannya dinamakan Stand Up Comedian, 
Stand Up Comic, atau hanya disebut Comic. Biasanya 
para comic membawakan materi mereka dengan 
gaya monolog, walaupun ada beberapa jurus 
yang mengharuskan mereka berinteraksi dengan 
penonton. Stand Comedy di Libels ini cukup diminati 
oleh banyak siswa/i di SMAN 15 Surabaya. Mereka 
juga seringkali mencetak prestasi dari berbagai 
macam event. Wah keren sekali ya, kapan lagi bisa 
ngelawak yang bermanfaat sekaligus menghasilkan 
prestasi!(Irchalina Fildzah - SMAN 15 Surabaya) 


B A N D U N G 


A K A RT A 


J 


“NICHIHAKU MEMANG SESAT!” 


SMAN 1 LEMBAN 


PENEGAK SANUR 05-470 


SMA SANTA URSULA JAKARTA 


Hallo, guys! SMAN 1 Lembang punya ekskul keren 
nih, namanya Nichihaku, singkatan dari Nihon Ichi 
Hachi Kurabu yang artinya adalah “Klub Jepang 
Lebah Pertama”. Nichihaku berdiri pada tahun 
2014 namun baru diresmikan pada tahun 2016. 
Dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang, kami 
di sini belajar sambil bersenang-senang, Iho. Di 
dalam ekskul ini kita bisa belajar Bahasa Jepang 
dan kebudayaaanya juga. Meskipun ekskul baru, 
tapi udah menghasilkan prestasi yang sangat 
membanggakan, yaitu juara Papercraft ke-2 
di event Gomu-Gomu No Matsuri di SMAN 2 
Bandung. Dan setiap tahunnya, Nichihaku aktif 
mengirimkan anggotanya untuk mengikuti JLPT 
(Uji Kemampuan Bahasa Jepang). Ke depannya, 
Nichihaku mau bikin event Jepang pertama di 
Bandung Barat Iho! Tunggu aja ya event-nya, so 
pasti seruu! (Salma Salsabila, SMAN 1 Lembang) 


Banyak orang beranggapan bahwa Pramuka itu 
membosankan. Tapi itu nggak terjadi di SMA 
Santa Ursula Jakarta! Di sini seluruh kegiatannya 
dikelola oleh siswi (ya, siswi doang, karena 
sekolahnya khusus perempuan). Selain kegiatan- 
kegiatan Pramuka yang biasa, Pramuka SMA 
Sanur juga udah memasuki tahun ketiganya 
dalam kerjasama dengan TBM FKUI (Tim Bantuan 
Medis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) 
dalam bentuk TFRC alias Teenage First Responder 
Community. Dalam TFRC, anggota Pramuka 
SMA Sanur diberikan pelatihan secara berkala 
mengenai kegawatdaruratan, seperti penanganan 
cedera, fraktur, keseleo, luka, perdarahan, sampai 
bantuan hidup dasar atau yang kita kenal dengan 
CPR. Fasilitatornya nggak lain adalah anggota 
Pramuka yang udah pernah diberikan pelatihan 
pada tahun sebelumnya! Gimana, seru bukan? 
(A.A.A.N. Amrita Saraswati Sutedja - SMA Santa 
Ursula Jakarta) 


AFTER SCH@@L 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 51 


Buat kamu yang punya karya keren 
tapi bingung mau majang karyanya di 
mana? Kirim aja ke provoke@kreatif- 
ciptaindonesia.com. Karya kalian bisa 
dalam bentuk grafis, hand drawing, 
atau foto. Kirim dalam format psd, tiff, 


jpg, ai, minimum 300dpi 


Laurent 
Saviour E 


SMA SANTA MARIA 
SURABAYA 


Howl at the Moon 
Bitter-Sweet 
Time Kills 


< 


err 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 53 


lı. Doodle of Wayang 
2. Cultur Sing Luntur 


Paksi 
Bramantya 


3. Uniknya Budaya 


SMA SEMINARI MERTOYUDAN 
8 | 8paksibramantya 


Prof Oke adalah seorang intelek peraih 
juara harapan palsu olimpiade fisika 


nasional tingkat SMP, saat dirinya ku- 


liah S2. Profesor. yang gemar mengisi 
TTS sambil naik bajaj ini akan menelisik 
lika-liku fenomena kehidupan, dan menu- 
liskannya bukan dengan akal sehat dan 
hati bersih, tetapi dengan komputer dan 
Ms. Words. Cita-citanya satu: ingin 
lebih pintar dari komputer. 


KESEPIAN VS 
KESENdIRIAN 


eponakannya Tante Pinky belakangan suka 
uring-uringan. Dia mumet karena belum 


nemu pasangan buat diajak ke pesta ulang 
tahun temannya bulan depan. Katanya dia nggak 
mau keliatan kayak orang kesepian dengan dateng 
ke pesta sendirian. 


Prof bilang aja kalo sendiri itu beda sama kesepian. 
Dibilangin gitu, Prof malah dicuekin dan dia melipir 
pergi. 
Percayalah wahai kalian semua anak-anak muda 
kesayangan Prof.Oke. Kesendirian itu sebuah 
kesadaran kalo ada absennya keberadaaan 
orang lain di samping kita. Kesendirian juga 
merupakan ketidaktergantungannya kita 
terhadap orang lain. 


Sedangkan kesepian adalah buah dari 

pikiran. Kesepian merupakan kondisi di 

mana ada ekspektasi akan orang lain yang 
nggak tercapai. 


Belum tentu tuh yang punya pacar 
bejibun nggak ngerasa kesepian. 
Belum tentu juga orang yang suka 
menyendiri itu kesepian. Yang sendirian 
belum tentu kesepian. Dan kesepian 
belum tentu karena sendirian. 


Karena kan manusia itu makhluk individu yang 
juga makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri 
tapi juga nggak bisa cuma bergantung sama orang 
lain aja. Perlu keseimbangan. Sembari mengenal 
diri sendiri kita juga perlu membuka diri untuk 
orang lain. Niscaya kita akan dijauhkan dari yang 
namanya kesepian. 


Begitulah teorinya. Tapi praktiknya? Hem, Prof juga 
lagi nyoba. Ehe! 


MOVIE 


THE PERKS OF BEING SINGLE 


Ketika lo jomblo, mungkin lo punya banyak alasan untuk sedih. Lo harus siap-siap dicengin temen- 
temen lo, harus siap ngiri kalo liat orang lain bisa manja-manjaan sama pasangannya, apalagi kalo 
liat mantan udah move on dan punya pacar baru. Beuuuh, nyelekit deh! Tapiii, jadi jomblo itu juga 
sebenarnya punya banyak keuntungan. Naaah, Berikut Provoke! kasih rekomendasi film-film yang bakal 
bikin lo merasa beruntung nggak punya pasangan. (Kevin) 


GONE GIRL 


Di hari anniversary pernikahan yang kelima, Nick Dunne (Ben Affleck) 
mendapati istrinya, Amy Dunne (Rosamund Pike), menghilang. Berbagai 
usaha dilakukan Nick untuk menemukan istrinya, termasuk melaporkan 
hilangnya Amy ke polisi. Seiring investigasi berjalan, polisi malah 
menemukan indikasi bahwa Amy telah tewas terbunuh dengan Nick 
sebagai pelakunya. Nick akhirnya harus meyakinkan media bahwa ia 
bukanlah pembunuh istrinya sambil menyelidiki keberadaan Amy yang 
sebenarnya. Diangkat dari novel karya Gillian Flynn dengan judul yang 
sama, film arahan David Fincher ini menyajikan film dengan cerita yang 
seru, lengkap dengan plot twist yang nggak terduga. Pada akhir film, lo 
mungkin bakal berpikir bahwa being single is maybe not that bad. 


ETERNAL SUNSHINE OF SPOTLESS MIND 


Pada hari valentine, Joel Barish (Jim Carrey) bertemu Clementine 
Kruczynski (Kate Winslet) di sebuah stasiun kereta. Mereka berdua jatuh 
cinta dengan satu sama lain tanpa mengetahui bahwa mereka berdua 
pernah bertemu di masa lalu. Joel telah menghapus Clementine dari 
ingatannya sementara Clementine melakukan hal yang sama. Film ini 
akan menceritakan bagian-bagian yang hilang dari ingatan mereka, justru 
jadi penemuan penting dalam kelanjutan kisah cinta mereka berdua. Dan 
ternyata ya, you can erase someone from your mind. Getting them out 
of your heart is another story. Terbukti, walaupun Joel dan Clementine 
pernah sama-sama melupakan dan saling luka di masa lalu, waktu 
nyembuhin semuanya tuh. 


FRANCES HA 


Konflik film Frances Ha sederhana banget, ceritanya tentang Frances 
(Greta Gerwig), seorang wanita muda yang tinggal di New York tanpa 
tempat tinggal tetap. Ia adalah seorang murid sebuah perusahaan tari 
walaupun ia nggak bener bener bisa nari. Film ini bercerita tentang 
perjalanan Frances mengejar cita-citanya walaupun realita seolah nggak 
memungkinkan ia untuk meraih mimpinya, sekaligus dalam misi pencarian 
í jati diri dan visi hidup. Anak muda dengan idealisme dan passion tinggi 
a dalam mengejar kehidupan impian di New York - namun di sisi lain masih 
~ ingin bersantai dan bersenang-senang. Relatable banget kan? Frances Ha 
arahan sutradara Noah Baumbach akan mengingatkan kita bahwa ada 
banyak hal lain yang nggak kalah penting dibanding nyari pacar. Oh ya, 
film ini juga dibalut visual hitam putih yang bikin makin unik! 


kitances 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 55 


FUTURE 
URBAN 
ARTIS 


k Riyan Maulana 


Grijanmaul 


i bulan penuh cinta, cover Provoke! super 


° D manis ini dibuat oleh Riyan Maulana. Cowok 


berkumis tipis ini merupakan lulusan dari 
Universitas Mercu Buana. Doi suka banget dengerin 
Of Monsters And Men, Lucy Rose, Mumford and 
Sons, We Lost The sea, Messer Chups, juga nonton 
film-film fantasi bin surealis buat cari inspirasi 
dalam berkarya. Nah Provoke! berkesempatan buat 
ngobrol singkat tapi padat berisi sama Riyan. Yuk 
disimak!(Christ) 


Halo Riyan. Ceritain dong kesibukan lo sehari-hari? 


Halo Provoke!. Kesibukan sehari-hari lagi belajar 
jadi manusia normal, hehe, sibuk kerja sama jalanin 
freelance aja. 


Kalo boleh tau awal mula suka gambar dan 
akhirnya jadi ilustrator kayak sekarang gimana? 


Ada keturunan dari orang tua jadi semasa kecil 
dapet pelajaran tambahan gitu. Dan akhirnya jadi 
suka dengan sendirinya aja ngegambar. Terus juga 
ketemu orang-orang yang berpengaruh banget 
(Dhado, Witjk). Ini janin dari pertumbuhan gue, 
mereka banyak nambah pengetahuan yang terbilang 
mahal, dan akhirnya berusaha konsisten aja buat 
gambar biar ngalir aja ampe sekarang, hehe. 


Inspirasi lo dalam berkarya itu siapa/apa? 


Yang paling gampang diangkat biasanya kehidupan 
sehari-hari aja. Jadi nggak harus kritis buat dipikir, 


56 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


terus pengaruh film dan website-website juga 
banyak ngasih ide-ide segar buat berkarya. 


Ceritain dong konsep cover Provoke! yang lo buat. 
Judulnya apa? Dan pesan di balik karyanya apa? 


Judulnya “CURSE “. Beberapa orang ngerasa resah 
sama status single yang keliatan malah kayak 
sebuah bencana besar dan ada yang ampe kayak 
sebuah ketakutan. Seharusnya nggak kayak gitu, 
kebanyakan manusia mencari sesuatu sesuai 
keinginan bukan sebuah kebutuhan nantinya. 
Pesan di sini adalah keep trying in the dark or you're 
getting dropped, cari jalan keluarnya aja, hehe. 


Terkait dengan tema kali ini “Lo Doang 
Relationship”, kalo menurut lo enakan jomblo 
atau punya pacar? 

Aduh pertanyaannya, haha. Pasti ada enak 
enggaknya sih, gimana kita bersyukurnya aja, haha. 
Gimana cara lo mengisi masa-masa jomblo lo? 
Waktu jomblo sih ngisi-ngisi hal postif yang pasti, 
situasi miris kadang bikin kita kritis ke hal yang 
postif. Haha.. Kalo kondisi gini berkarya malah asik 
biasanya tapi bukan berarti punya kekasih malah 
bikin nggak asik kok. 


Tips ala Riyan biar nggak jomblo menahun dongg! 


Jangan banyak milih sama banyak maunya aja 
sih, biasain bangun pagi trus lari pagi di komplek, 
kadang rejeki dateng ya emang pagi.. 


TEKA-TEKI SIALAN 


Mendatar : Menurun : 
1. Benda, jika dinyalakan seperti Monas 8. Tema Provoke! edisi sekarang 
2. Nama tempat di Tapanuli Tengah, 2. Salah satu bahan untuk buat dinding 
jadi nama belakang DJ terkenal Indonesia 9. Bagian tangan yang nggak bisa dicium 
3. Berwarna coklat, bisa dibuat jadi alat musik, oleh diri sendiri 
meja atau interior 10. Atap rumah 
4. Senjata cumi-cumi 11. Asesoris pelindung leher, 
5. Kayak merk sepatu, tapi ini sebutan penggemar biasanya dibawa supporter sepakbola 
6. Ruang khusus penyimpanan barang 12. Asesoris kepala pemain basket 


7. Alat berat seperti Sauropoda 13. Hewan satu huruf 
14. Kenyal, berbau, berminyak, tembus pandang, 


Kirim jawaban lo ke provoke@kreatifciptaindonesia.com, dan buat yang beruntung bakal mendapatkan hadiah 


menarik dari Provoke! Bukan iPhone 5, iPad, Galaxy Note, dan Skuter matic! 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 57 


LDR (LO B@ANG RELATI@NSHIP) 


Untuk para LDR, 
yang ingin tetap 
menjadi LDR 
(baca: Lo Doang 
Relationship). 


PICH UP LINE 1: 


“Jepang bisa bikin robot, Jerman bisa bikin 
mobil, kalo kamu? Bisa bikin kangen.” 


Mungkin lo bertanya-tanya. apa 
yang kurang sama gombalan-gombalan 
lo sampe-sampe nggak ada yang 


gebetan yang lo gombalin mendadak 
lupa ingatan atau kabur gitu aja? Sedih dan rendah diri karena ngerasa nggak 
Mari. P! tunjukkin apa yang salah bisa bikin apa-apa selain bikin kangen. 


dari pick up Jline lor dan apa 


sebenernya reaksi gebetan 10 pas * PERSENTASE KEGAGALAN: 68 % 


ngedengernya- 


1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I mempan satu pun? Kenapa gebetan- ° . 
| REAHSI DIA: 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 


. PICH UP LINE 2: 


“Kamu punya obeng nggak? Kalo pulsa 
henpon, punya kan?” 


° RERHSI DIA: 


Mengira lo adalah agen-agen penipuan mama 
minta pulsa 


* PERSENTASE KEGAGALAN: 75 % 


58 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


PICH UP LINE 3: 


“Itu senyum atau payung sih? Kok bikin 
teduh~” 


* RERHSI DIA: 


Kalo dia bukan anak indie dan nggak tau 
Payung Teduh, kemungkinan dia akan ngira lo 
menganggap dia ojek payung. HIH! 


“PERSENTASE KEGAGALAN: 71 οὐ 


PICH UP LINE 4: 


“Kamu percaya love at first sight nggak? 
Nggak? Kalo gitu, aku lewat lagi ya, coba 
pandangin dua kali” 


* RERHSI DIA: 


Was-was takut dihipnotis trus masuk Uya 
Memang Kuya. 


* PERSENTASE KEGAGALAN: 77,8 % 


PICH UP LINE 8: 


“Neng, namanya susah banget, abang panggil 
sayang aja ya?” 


° REAKSI DIA: 


Pura-pura kejang-kejang. Selain gombalan 
ini menunjukkan lo nggak perhatian sama 
namanya, lo juga terdengar kayak abang- 
abang yang lagi godain cewek di pinggir jalan. 


“PERSENTASE KEGAGALAN: 92,4 96 


PICH UP LINE 6: 


“Kamu tuh sama kayak kentut ya. Nggak perlu 
keliatan, tapi tetep bisa dirasain.” 


* RERHSI DIA: 


Kentut di depan muka lo, trus pergi gitu aja. 
Bro, nggak ada yang demen disamain sama 
kentut, bro. 


“ PERSENTASE KEGAGALAN: 97,9 % 


PICH UP LINE 7: 


“Ngemil apa yang paling enak hayo? Ngemil.... 
ikin kamu sepenuhnya” 


+ RERHSI DIA: 


Siap-siap ambil langkah mundur, gebetan 
yang posesif tuh nggak banget. 


* PERSENTASE KEGAGALAN: 73,7 % 


PICH UP LINE 8: 


“Tau nggak kenapa donat selalu bolong? 
Soalnya yang utuh tuh cuma sayangnya aku 
buat kamu. Uwuuuhh” 


° RERHSI DIA: 


Nyumpel mulut lo pake donat. 


“PERSENTASE KEGAGALAN: 75,555 % 


PICH UP LINE 9: 


“Kalo jelangkung itu kamu, gapapa deh dateng 
aku jemput, pulang aku anter.” 


* REAKSI DIA: 


Seneng. Dapet tebengan-zone gratisan. 


“PERSENTASE KEGAGALAN: 57,1 % 


PICH UP LINE 10: 


“Tau nggak persamaan kamu sama majalah 
Provoke!?, sama-sama jadi rebutan.” 


° RERHSI DIR: 


Bangga dan gembira untuk sesaat...... sebelum 
sadar kalo majalah P! emang gratisan. 


“PERSENTASE KEGAGALAN: 32 % 


calendar 
events 


FEBRUARI 201/ 


MONDAY TUESDAY 


30 31 


JAN JAN 


TA RARE 


PULANG SEKO- 
LAH JOGING 


HARI BAHASA 
IBU INTERNASI- 
ONAL 


UNIVERSITAS 


PRASETIYA MULYA 


1 - 3 FEBRUARI 2017 


EURECA: Competition & Business Plan Competition 
Prasetiya Mulya Campus BSD 


e eurecaid 


WAN bph.eureca2017@gmail.com 


0 


———— 
far ΙΓ Fun 2007 


LIVE IN JAKARTA | 


LDR (LO B@ANG RELATI@NSHIP) 


Jangan coba-coba kepo 
tanpa empat hal ini! 


ada kerjaan. Mulai dari kepoin gebetan, pacar, mantan pacar, pacarnya pacar, artis, orang yang sok 
artis dan banyak lagi. Tapi ada empat hal yang perlu lo siapin ini sebelum lo melalang buana untuk 
ber-kepo-kepo ria. Apa aja? Nih dia: 


TARGET OPERASI HUOTA Ag 


Ks alias stalking kadang emang jadi pekerjaan sampingan buat kita yang jomblo atau lagi nggak 


Mau kepo tapi nggak tau mau ngepoin siapa? Jaman sekarang mau kepo gampang tinggal 
YAKALEEEEE! Lo harus tau siapa yang mau lo telusuri lewat internet. Nah untuk bisa kepo di 
kepoin. Mantan boleh. Gebetan boleh. Pacar internet lo butuh kuota yang super banyak. Jadi 
boleh. Siapa aja boleh. Yang penting harus ada jangan sampe mau kepo nggak punya kuota. 
tujuannya. Nggak bakal bisa!! 


JEMPOL HATI 6 IMAN 
YANG HURT VANG KUAT 


Mau kepo tapi nggak tau mau ngepoin siapa? Dalam kepo lo akan menemukan banyak hal. 
YAKALEEEEE! Lo harus tau siapa yang mau lo Mulai dari yang bikin seneng banget sampe yang 
kepoin. Mantan boleh. Gebetan boleh. Pacar bikin kesel banget. Nah untuk itu lo butuh hati 
boleh. Siapa aja boleh. Yang penting harus ada dan iman yang kuat supaya nggak baper. Ya kalo 
tujuannya. pun baper biar keliatan tegar gitu sih. 


mH 
Nah sekarang udah tau kan mau kepo harus siapin empat hal ini. Kalo EN 
udah siap semua, selamat berkepo-kepo riaa. :) (Christ) 


62 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Gelaran tahunan dari 
Universitas Prasetiya Mulya 
penuh ide baru buat bisnis. 


niversitas Prasetiya Mulya kembali 
U menggelar Entrepreneur Day pada 14 

-15 Januari 2017 lalu. Acara tahunan ini 
diadakan di AEON Mall dengan tema Radiance 
of Tomorrow. Tema ini diambil dari Sustainable 
Development Goals (SDG) yang ditetapkan oleh 
PBB. 


Pada gelaran kali ini diikuti oleh sebanyak 86 
kelompok dari mahasiswa S1 Bisnis yang terdiri 
dari 50 kelompok dari mahasiswa semester 1 dan 
36 kelompok mahasiswa semester 3. 


Untuk mahasiswa semester | unjuk prototype 
bisnis yang terbagi dalam lima topik yang 
diangkat antara lain Good Health and Well-Being, 
Quality Education, Clean Water and Sanitation, 
Affordable and Clean Energy dan Sustainable 
Cities and Communities. Beberapa prototype 
yang dipamerkan antara lain: find it! (tracker 
yang berfungsi untuk melacak barang yang telah 
direkatkan produk ini), PH Bottle (botol multifungsi 


Foto Dok Provoke! 


untuk meningkatkan konsumsi air mineral dan 
kualitas tidur), TechnoSleep (alat pendeteksi dan 
penghilang rasa kantuk pada pengemudi). 


Sedangkan untuk mahasiswa semester 3 
menampilkan kreasi bisnis siap jual dalam bidang 
fesyen, makanan dan minuman, hingga produk 
berbasis teknologi. Beberapa produk yang 
dipamerkan antara lain: frostbite (frozen dessert 
dengan cita rasa lokal Indonesia), GOLDENUDE 
(kertas pengganti brush blush-on), dan WAKKEN 
(jam alarm yang penggunanya dapat merasakan 
sensasi bangun tidur yang nyaman dan natural). 


Di sela-sela acara Entrepreneur Day 2017, diadakan 
soft lquching “Catalog Store”. Catalog Store 
merupakan wadah atau sarana dan prasarana 
untuk mahasiswa maupun alumni Universitas 
Prasetiya Mulya untuk memperkenalkan bisnisnya. 


Semua prototype dan bisnis yang turut serta dalam 
acara ini juga dilombakan loh! Ide dan bisnis yang 
paling menarik akan membawa pulang hadiah. 
Selain itu juga ada bisnis terfavorit hasil voting para 
pengunjung Entrepreneur Day 2017. 


Nggak cuma itu aja, Entrepreneur Day 2017 juga 
diisi dengan talk show dengan menghadirkan para 
entrepreneur di bidangnya. Nggak cuma unjuk ide 
dan bisnis tapi juga dapat insight postif soal bisnis. 
Seru kan?! (Christ) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 63 


SPECIAL REPORT 


SPECIAL REPORT 


Hujan-hujanan bareng 
demi Isyana Sarasvati 
dan Dipha Barus. 


MA Cakra Buana, Depok baru aja nih 
menggelar acara tahunan yang juga 
merupakan rangkaian dari HUT ke-17. 


Diselenggarakan pada Sabtu 17 Desember 2016 di 
halaman sekolah SMA Cakra Buana, acara dengan 
nama “Festival of Cakra Buana' alias Fest'O Crana 
berlangsung seru. 


Bertemakan Hero of Heritage, Fest'O Crana 
menampilkan penggabungan dua budaya 
tradisional yang dikemas secara modern. Acara 
ini turut dimeriahkan oleh perwakilan siswa- 
siswi sekolah Cakra Buana, sekolah Bintara, dan 
performance dari band audisi yang terpilih. 


Puncak acara ini dimeriahkan oleh Isyana Sarasvati 
sebagai guest star pertama dan juga DJ Dipha 
Barus sebagai performance penutupnya. 


Meskipun saat itu hujan turun dengan deras, 
tidak menyurutkan semangat, kurang lebih 1000 
penonton yang hadir. Malahan nih, penonton 
pada asik menikmati hujan dan alunan musik dari 


64 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Foto: christ / madava 


kedua bintang tamu. Semoga aja yang habis hujan- 
hujanan nggak langsung masuk angin. 

Well, untuk SMA Cakra Buana, Depok, Selamat 
Ulang Tahun yang ke-17. Semoga makin sering 
bikin acara positif untuk siswa-siswinya.(Tasha 
Ayu) 


LAUNCHING 


TUTUP 


PARTY 


P ES ES ΓΑ 
TAHUN 


Timeless, mengakhiri akhir 
tahun 2016 dengan indah. 


band rock alternative Surabaya menggelar 

launching party album Between And Beyond 
di Kaya Resto Surabaya. Tanggal 30 Desember 
2016 dipilih tanpa alasan oleh Timeless, “kami 
memilih tanggal 30 Desember karena kami ingin 
menjadikannya sebagai penutup rangkaian tur kami 
selama setahun kemarin,” ujar Bimantarah, Vocalis 
Timeless. 


D: akhir tahun 2016 lalu, Timeless sebuah unit 


Ride Into The Sun merupakan lagu pertama yang 
digulirkan oleh Timeless. Suasana gigs pun tumpah 
ruah padahal hujan habis mengguyur habis- 
habisan Kota Surabaya malam itu. Suasana pun 
menjadi “panas” ketika Golden Age dinyanyikan, 
lagu ini adalah nomor andalan dari album Between 
and Beyond. Tak ada penonton yang diam, semua 
mosphit tanpa ampun dan sing along sampai akhir 
lagu. Living Free Living Easy, Pills, Motown Crush, 
Genuine Hearts, Fine dan View From The Sky juga 
dinyanyikan oleh band yang baru saja terbentuk 
pada tahun 2014 lalu. Disusul oleh Black Golds, dan 
Lonesome Street yang menjadi penutup paling spirit 
bagi penonton malam itu. 


SPECIAL REPORT 


Foto: Bedoel 


Launching party ini juga diisi oleh beberapa band 
Surabaya yakni Cotswolds yang rupanya juga 
membawakan beberapa lagu baru. Selain itu ada 
juga band punk yang sedang naik daun yakni Pig 
Face Joe, dan tak kalah juga Much band asal Malang 
juga turut berpatisipasi untuk Timeless malam itu. 
Salut untuk Timeless! Ditunggu karya-karya lainya 
di lain hari! (Debby) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 65 


Mengenal bahasa-bahasa dunia 
lewat Connect. 


banyak banget bahasa? Bukan cuma ratusan 

Iho. Menurut penelitian terbaru, ada sekitar 
7.000 bahasa yang tersebar di seluruh dunia. Nah, 
dalam rangka mengenal bahasa-bahasa dunia 
lebih jauh, pada 13 Januari 2017 lalu, SMAK 1 BPK 
PENABUR mengadakan satu acara seru penuh 
edukasi yang membahas tentang bahasa, yaitu 
event bulan bahasa yang bertema “CONNECT 
(Championing Our Nation, Emphasizing 
Connectivity)” di halaman sekolah SMAK 1 BPK 
PENABUR. 


Event ini bertujuan untuk mengajak murid-murid 
belajar lebih banyak bahasa dan untuk mengangkat 
penggunaan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia 
selain bahasa Indonesia serta untuk meningkatkan 
pengetahuan dan rasa cinta kita terhadap bahasa 
Indonesia. 


IC tau nggak sih kalau di dunia ini ada 


Acara ini diisi dengan games menarik dan tentunya 
berhubungan dengan bahasa-bahasa yang ada di 
dunia, contohnya ada lomba membuat manga/ 


66 PROVOKE! | (LDR) LO DOANG RELATIONSHIP 


Foto: Dok Provoke! 


komik dengan 3 bahasa. Di lomba tersebut, 
sekelompok murid dari masing-masing kelas harus 
membuat komik yang tidak hanya menarik, tetapi 
juga harus berkaitan dengan lintas minat bahasa 
yang ada di SMAK 1 BPK PENABUR, yaitu bahasa 
Jerman, Jepang, dan Mandarin. 


Kemudian, ada performance dari masing-masing 
kelas. Di lomba ini, masing-masing kelas harus 
mengirimkan perwakilannya untuk tampil 
membawakan lagu, puisi, drama, atau kesenian 
lainnya. Tentunya, penampilan yang ditampilkan 
harus menggunakan bahasa yang diajarkan di SMAK 
1 BPK PENABUR. Seru banget kan? 


Selain lomba-lomba dengan menggunakan 
bahasa-bahasa asing, tentunya ada lomba-lomba 
dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk 
meningkatkan pengetahuan kita dan rasa cinta kita 
terhadap bahasa Indonesia. Ada lomba pantun, 
family feud, eat bulaga, dan lomba yang paling 
panas yaitu lomba debat. 


Setelah menyaksikan beberapa lomba, di acara 
‘CONNECT’ ini, SMAK 1 BPK PENABUR mengundang 
bintang tamu talks show, yaitu Sacha Stevenson. Yoi, 
kakak bule yang cantik dan kocak ini memberikan 
speech yang berisi candaan lucu, beredukasi dan 
menghibur. Di balik lawakannya Kak Sacha, banyak 
banget pelajaran yang dapat diambil mengenai 
bahasa. 


Acara ‘CONNECT’ akhirnya ditutup dengan games 
bareng Kak Sacha dan penampilan mengagumkan 
dari Serenity, team dance SMAK 1 BPK PENABUR 
yang mempilkan tarian dari berbagai negara. Dari 
acara dapat disimpulkan bahwa sebagai bangsa 
Indonesia kita harus lebih menghargai bahasa 
Indonesia dan juga berani mencoba belajar 
menggunakan bahasa lain. (Evan Eka Wijaya) 


Lewat gerakan ini, mereka 
mengajak anak muda untuk 
jadi enterpreneur yang 
kreatif. 


dari The London School Of Public Relations, 

Jakarta, lagi mengadakan suatu project 
bernama “The Creation of Indonesian” atau disingkat 
The Creatorian. Project yang juga merupakan tugas 
akhir dari mata kuliah Creative Public Relations & 
Publicity di kampus mereka ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
adanya istilah dan aktivitas creativepreneur di 
Indonesia. 


Le mahasiswi Public Relations semester tiga 


Gerakan ini di-handle secara langsung oleh kelima 
mahasiswi bernama Rina Fitriana Anjari, Ruth Uli 
Sefanya (Head of campaign The Creatorian), Sofwah 
Irwan Bakri, Titania Agung Putri, dan Winda Noviani. 
Tentunya kelima mahasiswi tersebut mendapat 
bimbingan teknis dari dosen terkait. 


Digerakkan melalui dua media sosial, yaitu 
Instagram dan YouTube, The Creatorian diharapkan 
bisa menciptakan ide-ide kreatif dan dapat dijadikan 
peluang usaha baru. 

Meski hanya digerakkan melalui media sosial, 
The Creatorian terbukti telah membuahkan hasil 
yang cukup positif bagi masyarakat. Gerakkan 


Foto Dok Provoke! 


The Creatorian memulai aktivitasnya dengan 
mewawancarai beberapa anak muda yang telah 
sukses menjalankan usahanya. Wawancara tersebut 
berbicara seputar bisnis yang mereka dirikan dengan 
hasil kreatif mereka sendiri. Hasil wawancara dengan 
para pebisnis muda, nantinya akan di-upload melalui 
akun YouTube, thecreatorian. 


Selain itu, The Creatorian juga meminta 
pendapat para pebisnis muda sukses tentang arti 
creativepreneur. Pendapat tersebut menjadi video 
edukasi berdurasi 1 menit yang dipublikasikan 
melalui Instagram (@thecreatorian). Nggak cuma 
itu aja, The Creatorian juga punya strategi video lain, 
yaitu short movie yang cukup menghibur namun 
mengedukasi. Salah satu yang telah dipublikasikan 
berjudul After Rain. Film ini menceritakan tentang 
dunia bisnis dan diberi sentuhan drama ala Korea. 


Untuk mengetahui gerakan The Creatorian, langsung 
aja deh tonton di YouTube dan sebarkan videonya 
untuk membantu gerakan The Creatorian. Siapa tau 
kan, teman, saudara, atau gebetan lo mau belajar 
jadi wirausaha?(Ruth Uli Sefanya) 


(LDR) LO DOANG RELATIONSHIP | PROVOKE! 67 


» 


PROVOKE! VOLUME 11 


VER, 
^ 


PROVOKE! VOL. 11 


(IS NOW AVAILABLE IN] NOW AVAT 


ANDUNG , 


MEDAN, 


LAMPUN 


ANG, MALANG, 


SMA Neg 
SMA Negeri 
SMA Neger 
SMA Neger 
SMAK 3 Penabur 


SMA Santa Ursula 
SMA Kanisius 
SMA Budi Mulia 
SMA" 
SMK Theresia 

SMA St. Bellarminus 
SMA Tarsisius I 
SMA Gandhi 

SMA Rexmundi 
SMA Kanaan 

SMK SAINT YOSEF 
SMA Negeri 8 
SMA Bakti Muli: 
SMA Al Izhar 
SMA Negeri 6 
SMA Lab Sı 
SMA Negeri 
SMA Neger 
SMA Negeri € 
SMK Tarakanita 

SMA Muhammadiyah 3 
SMA Negeri 
SMA Neger 
SMA Neg 
SMA Gonzaga 
SMA Percik 
SMA Negeri 90 
SMA Neger 
SMA Neger 
SMA Neg 
SMA Neger 
SMA Negeri 
SMA Negeri 7 
SMA Tarak: 
SMA Pangudi Luhur 
SMA Sumbangsih 
SMAN 
SMA Cendrawasih 
SMK Bakti idhata 

SMA Seruni Don Bosco 
SMA Tirta Marta 

SMA Islam Harapan Ibu 
SMK Media Informatika 
SMA Charitas 

SMA PSKD 4 

SMA Al Azhar 1 

SMA Bina Nusantara 
SMA Rafless School 
SMA High Scope 
SMAN 43 

SMAN 79 

SMKN 18 

SMA Negeri 61 

SMA Negeri 
SMA Negeri 9 
SMA Negeri 
SMA Negeri 
SMA Neger 
SMA Negeri 
SMA Don Bosco II 

SMA Lab School Jakarta 
SMA Negeri 14 
SMA PB Sudirman 
SMAK Penabur 7 
SMA Negeri 
SMA Neger 
SMA Negeri 36 
SMA Negeri 91 
SMA Neger 
SMA Negeri 
SMA Negeri 103 
SMA Fons Vit: 


SMA Negeri 105 


SMA Negeri 11 
SMA Negeri 89 
SMA Muhammadi 
SMA Negeri 58 
SMA Negeri 9 


SMA Slamet Riyadi 
SMK Sahid 
SMAN 88 


SMA Tarsisius II 
SMA Sang Timur 
SMAK 4 Penabur 
SMA Negeri 112 
SMA Regina Pacis 
SMA Negeri 


SMA Abdi Siswa 
SMAK 1 Penabur 
SMA Negeri 78 
SMA Dian Harapan 
SMA Yadika 5 

SMA Notre Dame 


SMA Ipeka Tomang 
SMA Bina Bangsa 

SMA Kristoforus 

SMA Tunas Muda Meruya 
SMA Ipeka Puri 

SMAK 1 Ketapang 

SMAN 1 

SMAN 
SMA Negeri 13 
SMA Don Bosco I 
SMA Negeri 15 
SMA Negeri 111 
SMA Negeri 
SMA Negeri 110 

SMA Negeri 72 

SMAK 5 Penabur 

SMA Al Azhar Kelapa Gading 
SMA Gandhi Ancol 

SMA Jubilee 

SMA Santo Yakobus 

SMA St. Peter 

SMA Universal 

SMA Tarakanita 2 

SMK St. Jhon 

SMA Mahatma 

SMK Hang Tuah 


ngerang selatan 
SMAK Penabur gading serpong 
SMA Budi Luhur 
SMA Negeri 3 Kota T: 
SMA Negeri 8 

SMA UPH College karawaci 
SMA Pembangunan Jaya 
SMA Harapan Bangsa 

SMA Stella Maris 

SMA Binus Serpong 

SMA Strada Thomas Aquino 
SMA Yupentek 1 

SMAK Kanaan 

SMAI Al Azhar BSD 

SMA Ora Et Labora 

SMA Dian Harapan 

SMA St. Laurencia 


SMA Negeri 2 
SMA Negeri 3 
SMA Negeri 
SMA Negeri 6 

SMA Negeri 1 

SMA Pangudi Luhur 2 
SMA Marsudi Rini 
SMA Al Azhar 4 


SMA Global Prestasi 

SMA Tunas Jaka Sampoerna 
SMA Don Bosco III (NEW) 
SMA Victory Plus 

SMA Lab School Cibubur 


SMA Mardiyuana 
SMA Negeri 3 

SMA Negeri 2 

SMA Cakrabuana 
SMA Dian Didaktika 
SMA Aviccena 


BOGOR 


SMA Negeri 5 
SMA Budi Mulya 


SMA Pelita Harapan 
SMA Negeri 7 
SMA Al Azhar Plus 


BANDUNG 


SMAN 1 Bandung 
SMAN 2 Bandung 
SMAN 3 Bandung 
SMAN 4 Bandung 
SMAN 5 Bandung 
SMAN 6 Bandung 
SMAN 7 Bandung 
SMAN 8 Bandung 
SMAN 9 Bandung 
SMAN 10 Bandung 
SMAN 11 Bandung 
SMAN 12 Bandung 
SMAN 13 Bandung 
SMAN 14 Bandung 
SMAN 15 Bandung 
SMAN 16 Bandung 
SMAN 17 Bandung 
SMAN 18 Bandung 
SMAN 19 Bandung 
SMAN 20 Bandung 
SMAN 21 Bandung 
SMAN 22 Bandung 
SMAN 23 Bandung 
SMAN 24 Bandung 
SMAN 25 Bandung 
SMAN 26 Bandung 
SMAN 27 Bandung 
SMAN 1 Cimahi 
SMAN 2 Cimahi 
SMAN 3 Cimahi 
SMAN 4 Cimahi 
SMAN 5 Cimahi 
SMAN 6 Cimahi 
SMAN 1 Margahayu 
SMAN 1 Dayeuhkolot 
SMAN 1 Lembang 
SMAN 1 Cileunyi 
SMAN 1 Padalarang 
SMAN 1 Baleendah 
SMAN 1 Rancael 
MAN 2 Bandung 
SMKN 1 Bandung 
SMKN 2 Bandung 
SMKN 3 Bandung 
SMKN 4 Bandung 
SMKN 7 Bandung 
SMKN 9 Bandung 
SMKN 13 Bandung 
SMKN 1 Cimahi 
SMKN 2 Cimahi 
SMA BPI 1 Bandung 
SMA BP: 
SMA Labschool UPI Bandung 
SMA Mut 
SMA Plus Al-Ghifari 


SMA Pasundan 1 Bandun 
SMA Pasundan 2 Bandun 
SMA Pasundan 3 Bandun 
SMA Pasundan 8 Bandur 
SMA PGII I 

SMA PGII 2 

SMA Katolik St Aloysius 1 


SMA Advent 
SMA Rehoboth 
SMAK Yahya 
SMA 


Tinitas 
SMA Trimulia 
SMA Taruna Bakti 
SMA Krida Nusantara 
SMAYAS 
SMA Sumatera 


40-1 


SMA Kartika Chandra XIX-1 


SMA TI 
SMAYWKA 

SMA Darul Hikam 

SMA Alfa Centauri 

SMA Edu Global Bandung 
AK Pasundan 1 

SMK TI Pembangunan 
SMK UT PGI 


SURABAYA 


SMA Negeri 1 Surabay 
SMA Negeri 2 Surabaya 
SMA Negeri 3 Surabaya 
SMA Negeri 4 Surabaya 
SMA Negeri 5 Surabaya 
SMA Negeri 6 Surabaya 
SMA Negeri 7 Surabaya 
SMA Negeri 8 surabaya 
SMA Negeri 9 Surabaya 
SMA Negeri 10 Suı 
SMA Negeri 11 Surabaya 
SMA Negeri 12 Su 
SMA Negeri 13 Sura 
SMA Negeri 14 Su 
SMA Negeri 15 Sura 
SMA Negeril6 S 
SMA Negeri 17 surabaya 
SMA Negeri 18 Surabaya 
SMA Negeri 19 Surabaya 
SMA Negeri 20 Su 
SMA Negeri 21 Surabaya 
SMA Negeri 22 Su 
SMK Negeri 1 Surabaya 
SMK Negeri 8 Surabaya 
SMA Barunawati 

SMAK Frateran 

SMAK Stella Maris 

SMA Hang Tuah 1 

SMA Hang Tuah 2 

SMA Hang Tuah 4 

SMA Ta'miriyah 

SMA Pring: 
SMAK St. Agni 
SMA Dapena 1 
SMA Muhammac 
SMA Giki 2 
SMA Gema 45 
SMAK St. Louis 1 
SMAK St. Louis 2 
SMA Trimurti 
SMA Khadijah 


SMA Kr. Petra 1 
SMAK Karitas 3 

SMA Dhama Mulia 

SMK Farmasi surabaya 

SMA Wijaya Putra 

SMK Wijaya Putra 

SMK Pariwisata Satya Widya 
SMA Muhammadiyah 3 Surabaya 
SMK Prapanca Pariwisata 

SMK Barunawati 

SMA Trisila Surabaya 

SMAK Santo Yusuf 

SMK Negeri 10 


YOGYAKARTA 


SMAN 1 

SMAN 8 

SMA STELLA DUCE 1 
SMAN 3 

SMAN 4 

SMAN 5 

SMAN 6 

SMAN 9 

SMAN 10 

SMAN 11 

SMA GAMA 

SMA KOLOMBO 

SMA BOPKRI 1 

SMA MUHAMADIAH 2 
SMAN 2 

SMAN 7 

SMA ANGKASA ADISUC! 
SMA INSTITUT INDONESIA 


SMAN 4 
SMA DON BOSCO 


SMAN 3 
SMAN 4 
SMA ARDJUNA 


SMA KARTIKA 1 
SMAN 4 


SURAKARTA 


SMAN 4 
SMAN 1 
SMAN 3 
SMAN 5 


SMAN 4 
SMA CHIS 
SMAN 1 


PALEMBANG 


SMAN 1 
SMA KUSUMA BANGSA 


SAP 


MAMPIR 
BROO.. M 
PROVOKE! 


The Revolution of Ideas 


Và 


år” 


PROVOKE! APPS 


Ws ΕΗ = 


KEDUTAAN BENAR PRANCIS 
manana Ι 


` 
n 


ee 
û 


_- 
irr 
. --- 


: “4 
= SS 4 


A 
BD: 
fi 
r 


DALF 


UJIAN INTERNASIONAL 
- BAHASA PRAN ` 


ENGAPA DELF-DALF? 


h dari 165 negara 
- Diakui di lebt uruan tinggi Prancis 


- Diterima oleh seluruh perg | 
- Memberikan kesempatan berkarier 
yang lebih luas 


<] 
www.ifi-id.com 


